HADIT S-HADITS 
TENTANG 


ABU NABILA AL-JAWI 
a.k.a SUGENG BUDIHARSONO 


HADITS-HADITS TENTANG OURBAN 


Abu Nabila al-Jawi 
a.k.a 


Sugeng Budiharsono 


Cetakan Pertama 


Undang-undang No 19 Tahun 2002 


Tentang 
Hak Cipta 


Pasal 72 


(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) 
dipidana paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara lama 7 
(tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang 
hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


ii 


Perpustakaan Nasional katalog dalam terbitan (KDT) 


Al-Jawi, Abu Nabila 


Hadits-hadits tentang Ourban/oleh Abu Nabila Al-Jawi 


Cet: 1. —Bogor: Dzulhijjah, 1442 Hijriah 


ix, 153 hal: 23 cm 


iii 


iv 


SEKAPUR SIRIH 


Bismillahirahmanirahiim. Alhamdulillahirabbil 
“alamiin. Puji syukur dipanjatkan ke hadhirat ilahi rabbi, 
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga penyusun dapat menyelesaikan buku ini. 
Penyusunan buku ini berawal ketika seorang sahabat 
meminta hadits-hadits shahih tentang Ourban. Maka 
kemudian saya niatkan sekalian menyusun buku ini. 

Buku ini disusun dari dari 10 kitab hadits, yaitu: (1) 
Shahih Bukhari: (2) Shahih Muslim: (3) Sunan Tirmidzi, 
(4) Sunan Abu Daud: (5) Sunan Nasai; (6) Sunan Ibnu 
Majah: (7) Sunan Darimi: (8) Musnad Ahmad, (9) Al- 
Muwatha Malik; dan (10) Sunan Ad-Daruguthni dari 
aplikasi gethadith.webb.app. Hadits-hadits yang 
ditampilkan pada buku ini diberikan temanya dan telah 
ditakhrij baik menurut ijma ulama maupun ulama para 
ahli hadits. Sebagian besar merupakan hadits shahih, 
namun ada juga hadits yang hasan, bahkan dhaif. 
Beberapa hadits walaupun shahih tidak ditampilkan 
karena matannya dan atau maknanya hampir sama. Pada 
setiap tema/bab hanya ditampilkan maksimum 5 hadits. 
Ada beberapa hadits yang digunakan berulang, untuk 
tema/bab yang berbeda. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga 
dan para sahabat yang telah mendukung terwujudnya 
buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, 
aamiin yaa rabbal “alamiin. 


Bogor, 4 Dzulhijjah 1442 H 
Abu Nabila Al-Jawi 


Persembahan untuk orang-orang tercinta: 


Mimi, Bapak, isteriku Yulita Sondang Maria dan anak- 
anakku: Nabilah, Gina Marisa, Saif Alhag, Faigah Serena 
dan Sammy Elfahri Yusuf 


vi 


DAFTAR ISI 


Kata Pengantar 


Daftar Isi 


Bab1 
Bab 2 
Bab 3 
Bab 4 
Bab 5 
Bab 6 


Bab 7 
Bab 8 


Bab 9 


Bab 10 
Bab 11 
Bab 12 
Bab 13 


Bab 14 
Bab 15 
Bab 16 
Bab 17 


Bab 18 


Halaman 
i 
ii 
Hukum Menyembelih Hewan Qurban 1 
Hewan Ourban harus yang Dewasa 6 
Hewan Ourban yang Tidak Diperbolehkan 10 
Hewan Ourban yang Tidak Diperbolehkan 15 
Memberi Tanda Hewan Ourban 20 
Memberi Kalung Tanda pada Hewan 26 
Ourban 
Mengirim Hewan Qurban 31 
Menyembelih Hewan Qurban yang Sakit 35 
dalam Perjalanan 
Kalau Sudah Memiliki Hewan Korban 37 
Jangan Memotong Rambut dan Kuku 
Membawa Hewan Ourban Langsung Berhaji 42 
Tidak Membawa Ourban, Umrah, Tahalul 49 
Hewan Ourban Kambing/Domba 56 
Hewan Ourban Badanah (Unta atau Sapi 59 
yang Gemuk) 
Hewan Ourban Kuda 64 
Bergurban Dengan Jadz'ah 66 
Hewan Ourban Betina 71 
Ourban Seekor Kambing untuk Satu 74 
Keluarga 
Nabi Bergurban dengan Dua Ekor 78 


Domba/Kambing 


vii 


Bab 19 
Bab 20 
Bab 21 


Bab 22 


Bab 23 


Bab 24 
Bab 25 


Bab 26 


Bab 27 


Bab 28 
Bab 29 
Bab 30 


Bab 31 


Bab 32 


Bab 33 


Bab 34 


Bab 35 


Halaman 


Nabi Bergurban Sapi 
Ourban secara Bersekutu/Berserikat 


Menyembelih Hewan Sebelum Shalat Ied 
Dianggap belum Bergurban 

Menyembelih Qurban sebelum Melempar 
Jumrah 

Menyembelih Qurban setelah Melempar 
Jumrah Agabah Sewaktu Haji 

Shalat, Pulang, dan Menyembelih Qurban 


Menyembelih Hewan Ourban di Tempat 
Shalat 

Di Mina Tempat Menyembelih Qurban 
Sewaktu Haji 


Menyembelih Qurban dengan Tangan 
Sendiri 
Menyembelih Unta dengan Berdiri 


Bacaan Sewaktu Menyembelih Qurban 


Daging Ourban untuk Mudhahi dan 
Dibagikan 

Tidak Boleh Menjual Bagian dari Hewan 
Ourban untuk Upah Jagal 

Nabi Pernah Melarang Makan Daging 
Ourban Lebih dari Tiga Hari 

Hewan Ourban Badanah (Unta atau Sapi) 
Dapat Dikendarai 

Menyembelih Hewan Ourban yang Sakit di 
Perjalanan 


Beberapa Hadits Dhaif tentang Qurban 


103 


107 
112 


114 


119 


122 
126 
129 


133 


137 


143 


147 


149 


viii 


ix 


Bab 1. 
Hukum Menyembelih Hewan Ourban 


Hadits #1 


sial 05 iah Uta gi giaa Uta AIA Sa qaa 


aai 6 giai ó ia ap òa fii La gY óy ga Galak gl 
Gi GL) 38 (ad Yai aiá 


Shahih Bukhari 898: Telah menceritakan kepada 
kami Hajjaj berkata: telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah berkata: telah mengabarkan 
kepadaku Zubaid berkata: Aku mendengar 'Asy 
Sya'bi dari Al Bara' berkata: Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan khutbah, 
sabdanya: "Pertama kali yang akan kita kerjakan pada 
hari ini adalah shalat, kemudian kembali pulang dan 
menyembelih hewan qurban. Maka barangsiapa 
mengerjakan seperti ini bararti dia telah memenuhi 
sunnah kami." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


$E Aa Wa Ol ca éi laila USS : :410 SJ ana 
lag aie AA Gta GAl CA DÚ elo Ge Ga be 5 
AA giai INA Kayi Sta ISS La IG OI JAN ag 
basa Getas dl OS gih dag GÉL Gala SA Sh Jah Gas gaii 
Gan) AA AB sagah si Lali Ga Sal Alan GA ja 
SA AE aeng gial Ol OS San Ul AN Dyan G OLS J3 


bê leda GAS ily GAH JB ji GA an OB Kisah Ha 
Sia asi 


Shahih Bukhari 915: Telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman bin Harb berkata: telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Zubaid dari Asy 
Sya'bi dari Al Bara' berkata: Nabi shallallahu "alaihi 
wa sallam memberi khutbah kepada kami pada hari 
Nahr (penyembelihan gurban), beliau bersabda: 
"Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada 
hari Raya kami ini adalah shalat. Kemudian kami 
pulang dan melaksanakan penyembelihan gurban. 
Maka barangsiapa mengerjakan seperti itu berarti dia 
telah memenuhi Sunnah kami. Dan barangsiapa 
menyembelih qurban sebelum pelaksanaan led maka 
hanyalah daging yang dipersembahkan untuk 
keluarganya dan tidak sedikitpun mendapatkan 
(pahala) ibadah gurban." Tiba-tiba pamanku, Abu 
Burdah bin Niyar, berdiri dan berkata: "Wahai 
Rasulullah, aku telah menyembelih hewan sebelum 
aku shalat, namun aku masih memiliki anak kambing 
yang lebih baik dari kambing yang telah berumur dua 
tahun." Maka beliau pun bersabda: "Jadikanlah ia 
sebagai pengganti (dari apa yang telah kamu 
sembelih sebelum shalat)." Atau beliau mengatakan: 
"Sembelihlah, namun hal itu tidak mencukupi oleh 
orang selainmu." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


WA Hah AAA aia di Sadi WAS NENG Gaal Dia 
GE gae ói da NA Ol Aa oh Alia de BU Hi HA 
alag aje il ola A Ika Aa OBB dg Kasal 


2 


AN Aia AI Ogan A Usai OS ale GA Sa, 
ata (jak Cd Ia ate al gű Sa aiu afe 43 
Gsis Aint SA Kato! Ol lali Jal Sie 1S cie Jadi, 
le; Dani Ol Saki plug ale AI cola A Jgn ga bya Ki 
SIKA a Gal OB 343 


Sunan Tirmidzi 1426: Telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Mani' berkata: telah menceritakan 
kepada kami Husyaim berkata: telah mengabarkan 
kepada kami Hajjaj bin Arthah dariJabalah bin 
Suhaim berkata: Ada seorang laki-laki bertanya 
kepada Ibnu Umar tentang 
hukum menyembelih hewan gurban: "Apakah 
hukumnya wajib?" Ibnu Umar lalu menjawab: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan kaum 
muslimin melakukannya." Laki-laki itu mengulangi 
pertanyaannya. Ibnu Umar lalu berkata: "Tidakkah 
kamu bisa memahaminya, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam dan kaum muslimin melakukannya!" 
Abu Isa berkata: "Hadits ini derajatnya hasan shahih. 
Hadits ini menjadi pedoman para ulama', yakni 
bahwa menyembelih hewan qurban tidaklah wajib, 
tetapi ia merupakan sunnah dari sunnah- 
sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang 
dianjurkan untuk diamalkan. Dan ini adalah pendapat 
Sufyan Ats Tsauri dan Ibnul Mubarak." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini dhaif. 


Hadits #4 


GÉ Ga ali gal GP aa di LAS Wi data Jam) diua 
Suy Sa Ban) Baba AI A, Da ama 
a 


Musnad Ahmad 1946: Telah menceritakan kepada 
kami Syuja' bin Al Walid dari Abu Janab Al 
Kalbi dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Ada tiga hal yang ketiganya wajib bagiku 
dan sunnah bagi kalian, (yaitu) shalat witir, 
berqurban (menyembelih), dan shalat dhuha." 


Takhrij Hadits: Menurut Syu'aib Al Arnauth hadits ini 
Isnaduhu Dha'if 


Hadits #5 


Oa das US | Cas laka! Di SAN USS : NAN aa aha 
cal us, Lake Ge, SS au, adal G3 ES, wal 


He Gp Ga" Aa dag Mela dan dl eat 
MAA Go, JAS, JAN é a LI Gas Gala 


Sunan Daruguthni 1615: Al Husain bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalaf 
menceritakan kepada kami, Syuja' bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, Abu Janab mengabarkan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang semua itu 
merupakan kewajiban atas diriku dan sunnah bagi 


kalian: menyembelih gurban, shalat witir dan dua 
raka'at shalat fajar. 


Takhrij hadits: Menurut Majdi bin Manshur bin Sayyid 
hadits ini sanadnya dhaif: HR. Ahmad (1/231), dan Al 
Hakim (1/300), dari Abu Jinab. Menurut saya, Abu Jinab 
yaitu Yahya bin Abi Hayyah; mereka menilainya dha'if 
karna banyak tadlis-nya. At-Tagrib (21347). 


Bab 2. 
Hewan Ourban harus yang Dewasa 


Hadits #1 


Ob aka Sasa Ws JG Gp daaa BK NYA alua aa 
HE sp ge AAA gl be Lala be igi SK jis 
lela) klang a gai MGG SA Sans gal as JB 
Sa it ga eig Y) gaie Gal dl Usia G gii 
5 cs ai JEN a, De Goa Os 
Wika Gatal jale gl Goal kal) GI GAM WR om 
Aina ja PA A AIA SAI KG alg AAL Iga daa 


Shahih Muslim 3629: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan 
kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Ja'far- telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah dari 
Abu Juhailah dari Al Barra bin 'Azib dia berkata: 
"Abu Burdah pernah menyembelih hewan gurban 
sebelum shalat (led), lantas Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam bersabda: "Gantilah (bergurbanlah lagi)." 
Dia berkata: "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki 
lagi selain Jad'ah (kambing usia enam bulan sampai 
setahun)!" Syu'bah berkata: "Menurutku dia juga 
mengatakan: "Dan dia lebih bagus 
daripada musinnah (kambing usia satu tahun lebih)." 
Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Sembelihlah ia sebagai ganti (dari 
gurbanmu), dan tidak boleh untuk orang setelahmu." 
Dan telah menceritakan kepada kamilbnu Al 
Mutsanna telah menceritakan kepadaku Wahb bin 
Jarir. (dalam jalur lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim telah 
mengabarkan kepada kami Abu 'Amir Al 'Agadi telah 


6 


menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad ini, 
namun dia tidak menyebutkan akan adanya keraguan 
dalam perkataannya yaitu, "Ia lebih baik 
daripada musinnah (kambing yang berusia satu tahun 
lebih)." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


i Gi ya) USA oia Oh SARI WAK AYO alua masa 
aa 


Shahih Muslim 3631: Telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada 
kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Az 
Zubair dari Jabir dia berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kamu sembelih 
hewan untuk bergurban, melainkan hewan yang telah 
dewasa (Musinnah). Jika itu sulit kamu peroleh, 
sebelihlah jadz'ah." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


Dania sal end Ip Oh Mah Uta: Sa Ba ra 


aa date 


Haa a ah Ga da Tang Kena 
Pera AE NG NASA ewe Ja Id 


7 


GS aas) ISA Bp 9303 BAK AS DA Neg Saka 
HAN ge a siga e ah be biie gl e aiai 
dal Al Me ja pana 


Sunan Tirmidzi 565: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin 'Ubaid Al Muharibi dan Abu 
Sa'id Al Asyajj keduanya berkata: telah menceritakan 
kepada kami “Abdus Salam bin Harb dari Kushaif dari 
dari Abu 'Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi 
Shalallahu 'alaihi wa salam beliau bersabda: "Pada 
setiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya satu ekor Tabi' 
atau Tabi'ah (sapi jantan atau betina yang telah 
memasuki tahun kedua) dan pada setiap empat puluh 
ekor sapi, zakatnya satu ekor Musinnah (yang telah 
memasuki tahun ketiga) ". Ada juga riwayat dari 
Mu'adz bin Jabal. Abu 'Isa berkata: demikianlah 
'Abdus Salam bin Harb meriwayatkannya dari 
Khushaif, sedangkan 'Abdus Salam adalah orang yang 
tsigah dan hafizh. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Syarik dari Khushaif dari Abu 'Ubaidah dari 
ayahnya Abdullah, sedangkan Abu 'Ubaidah belum 
pernah meriwayatkan hadits dari ayahnya. 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani 
hadits ini shahih dan Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits 
ini dhaif. 


Hadits #4 


KASN ie LAS GGS Gi bs Was YAYTY dala al Ulu 
ai dyang Jú Jú AG be I al be an Ubi a ane H3 


AN Sila gias OI Asa VI NGANG aling ale a ola 
Jal ba Ae ds 


Sunan Ibnu Majah 3132: Telah menceritakan kepada 
kami Harun bin Hayyan telah menceritakan kepada 
kami Abdurrahman bin Abdullah telah memberitakan 
kepada kami Zuhair dari Abu Az Zubair dari Jabir dia 
berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Janganlah kalian menyembelih 
kecuali Musinnah (kambing yang telah berusia dua 
tahun), kecuali jika kalian kesulitan mendapatkannya, 
maka sembelihlah kambing jadza'ah." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani 
hadits ini dhaif dan Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini 
shahih. 


Hadits #5 


laka ye iai USA AA G AA WA Avar ba aa 
Jaa gl ME A dl oe AN 
Ogan a a ae AN ia AN gia AI GAEE 
Ja OK Kind Ga YK JB Ag iei Y) gie Ga AI 
ai be Gap | GRI Op Kia kial Alang al a laa A 


éli 


Musnad Ahmad 17943: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Salamah bin 
Kuhail dari Abu Hujaifah dari Al Baraa' bin 'Azib ia 
berkata: Abu Burdah telah menyembelih sebelum 
shalat ditunaikan, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam bersabda kepadanya: "Gantilah hewan 
gurbanmu itu." Maka Abu Burdah berkata: "Wahai 
Rasulullah, saya tidak memiliki hewan gurban selain 
Jadza'ah (kambing kacang yang berumur enam bulan 
hingga satu tahun) -dan saya menduga ia 
mengatakan- yang lebih baik 

9 


daripada Musinnah (anak kambing yang berumur 
satu tahun atau lebih)." Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Jadikanlah ia sebagai 
penggantinya, dan itu tidak akan mencukupinya dari 
seorang pun setelahmu." 


Takhrij Hadits: Menurut Syu'aib Al Arnauth sanadnya 
shahih sesuai syarat syaikhain (Bukhari Muslim) 


10 


Bab 3 
Sunnah Hewan Ourban 


Hadits #1 


be Sh) WAK JG G3 Ora SKA : YO SISA masa 
la (paid! 253 JÓ Sail 5833 Gaal Ge KB gl be Ss 
Gatal RR Asal Aj La GA dika san alag Ale A 

an Gagal 


Shahih Bukhari 1597: Telah menceritakan kepada 
kami Sahal bin Bakartelah menceritakan kepada 
kami Wuhaib dari Ayyub dari Abu Galabah dari Anas 
lalu menyebutkan hadits, katanya: Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam menyembelih tujuh ekor unta 
dengan tangannya sendiri dalam keadaan berdiri dan 
di Madinah Beliau bergurban dua 
ekor kambing yang gemuk dan bertanduk pendek. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


Sae ii Cai MAS GI yasa si) UAS : NET Gaal) au 
Aa OB GRAN aaa gal bê Asal GP Yasa Uh PA GE 
Nga à OS Jah GOL CAK Alay Mile AM Celta Al Ogan 
Gas aaa A gal IE gan Obat IA A 
LIA gi GARA dyas Ga JAS al Y Ca é Fama 


Sunan Tirmidzi 1416: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Sa'id Al Asyaj berkata: telah menceritakan 
kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Ja'far bin 
Muhammad dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia 
berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam 


11 


bergurban dengan kambing yang bertanduk, pada 
bagian mulut berwarna hitam, kaki-kakinya hitam 
dan pada daerah mata juga hitam." Abu Isa berkata: 
"Hadits ini derajatnya hasan shahih gharib, dan kami 
tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Hafsh bin 
Ghiyats." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani 
hadits ini shahih dan menurut Abu Thahir Zubair 'Ali Zai 
hadits ini hasan. 


Hadits #3 


be Mi be Aye gal Waa igi SKA» VENE Gan au 
SE aa ken Op kta OSIS od 
c Aa) Ba SS A on laga yaya alal 
Sl A3 BN lg Aeng GE be kil ain 
si Ji La b ala yai NG SI gl el 3 A3 
Asa [jan Eat NA pine 


Sunan Tirmidzi 1414: Telah menceritakan kepada 
kami Outaibah berkata: telah menceritakan kepada 
kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik ia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bergurban dengan dua ekor kambing gemuk 
lagi bertanduk beliau menyembelih keduanya dengan 
tangannya sendiri. Beliau menyebut nama Allah, 
bertakbir serta meletakkan kakinya di atas 
lambungnya." Ia berkata: "Dalam bab ini ada hadits 
serupa dari Ali, 'Aisyah, Abu Hurairah, Abu Ayyub, 
Jabir, Abu Darda, Abu Rafi', Abu 'Umar dan Abu 
Bakrah." Abu Isa berkata: "Ini adalah hadits hasan 
shahih." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih. 
12 


Hadits #4 


OB SI anal gal maa GA Si UAN | EYN E Ai in 
Ja l OE dal GP SARA pi AA be ike di dais Gi 
cah di GA G giay dala i ka AN Giy Aka Oli 

Aga à Digg Aga IN 


Sunan Nasa'i 4314: Telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah bin Sa'id Abu Sa'id Al Asyaj, ia berkata: 
telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats 
dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Abu 
Sa'id, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam berqurban dengan seekor kambing kibas yang 
bertanduk dan kuat, ia berkaki hitam, bermulut 
hitam, dan bermata hitam. 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih. 


Hadits #5 


Gi jai o AN a G3 a a CAA A i dal (pl gia 

JÜ aau l E aal E MAA oi jika be bie b bais 

È USG and OA A Akang Ale AN a Yyang Ala 
Aga i kaag agan NG 


Sunan Ibnu Majah 3119: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah 
menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyast dari 
Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Abu Sai'id dia 
berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam 
berqurban dengan seekor kambing kibas pejantan 
(kuat) yang bertanduk dan sekitar mulutnya 


13 


berwarna hitam, kaki-kakinya berwarna hitam dan di 
sekitar matanya juga berwarna hitam." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih. 


14 


Bab 4 
Hewan Ourban yang Tidak Diperbolehkan 


Hadits #1 


SIS Oh Daya GOA AA ji Ale MAA: VENY Gaal Yu 
gé o baik GE A Gal Oh NI UP GA Oh MAA Ye 
Y gú asi) ae ola Ge ay yh a ye pai 
NG WISE Gn Soal NG a Ca sajah Pa 
Wika Ala WAS GEN AI slaka Yy Giaa Ei ia all 
IS GP KAMI She yh Olah be iai GOA GANG al GI 
Ai Alta Ale AI cela Grill IE oi NB 
Ga Y) Agi Y Gala (as yak IR ine gal OM bita 
JAN Se ad IK AE Gaby NB Gang Op Sep ai 


alal) 


Sunan Tirmidzi 1417: Telah menceritakan kepada 
kami Ali bin Hujr berkata: telah mengabarkan kepada 
kami Jarir bin Hazim dari Muhammad bin 
Ishag dari Yazid bin Abu Habib dari Sulaiman bin 
'Abdurrahman dari Ubaid bin Fairuz dari Al Bara bin 
Azibia memarfu'kannya (kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam), beliau bersabda: "Tidak boleh 
bergurban dengan kambing pincang dan jelas 
kepincangannya, atau kambing yang buta sebelah dan 
jelas butanya, atau kambing yang sakit dan jelas 
sakitnya, atau kurus yang tidak bersumsum 
(berdaging)." Telah menceritakan kepada 
kami Hannad berkata: telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Zaidah berkata: telah mengabarkan 
kepada kami Syu'bah dari Sulaiman bin 
'Abdurrahman dari Ubaid bin Fairuz dari Al Bara bin 
Azib dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan 
makna yang sama." Abu Isa berkata: "Hadits ini 
derajatnya hasan shahih, dan kami tidak 


15 


mengetahuinya kecuali dari hadits Ubaid bin Fairuz, 
dari Al Bara. Hadits ini juga menjadi pedoman amal 
menurut para ulama." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih 


Hadits #2 


Ank UAS (6 yadi pat b Gasa WAS NENG Ag a 
adl Lala JB G3) e be ANI KE Oh laku de 
ka Al Dyang Úi AG Oh (sakan) da Y La JS Gi 
ba Dai SAN dal a yai lg alas Ale AN 
G Sp a dB Gala SARI 3 Ja A 
SY ai basii aib Gp Ala pala ke ya ip An allg 
Yaa Cah K La JG Dai Gal ad óS Sa Ala Lala g 
kad Gaal IS pl JB aal de daa 


Sunan Abu Daud 2420: Telah menceritakan 
kepada kami Hafsh bin Umar An Namari, telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman bin 
Abdurrahman, dari 'Ubaid bin Fairuz, ia berkata: Aku 
pernah bertanya kepada Al Bara bin 'Azib: "Sesuatu 
apakah yang tidak diperbolehkan dalam 
hewan qurban?" Kemudian ia berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdiri diantara 
kami, jari-jariku lebih pendek daripada jari-jarinya 
dan ruas-ruas jariku lebih pendek dari ruas-ruas 
jarinya, kemudian beliau berkata: "Empat 
perkara yang tidak boleh ada di dalam hewan- 
hewan gurban." Kemudian beliau berkata: Buta 
sebelah matanya yang jelas kebutaannya, 
pincang yang jelas pincangnya, sakit yang jelas 
sakitnya, dan pecah kakinya yang tidak memiliki 
sumsum. 'Ubaid berkata: aku katakan kepada Al 


16 


Bara: "Aku tidak suka pada giginya terdapat aib." Ia 
berkata: "Apa yang tidak engkau sukai maka 
tinggalkan dan janganlah engkau mengharamkannya 
kepada seseorang." Abu Daud berkata: Tidak ada otak 
padanya. 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair "Ali Zai hadits ini shahih, 


Hadits #3 


sE ġe Wa Gis ala AMS Wa ; WAN ga ea 
Irta gú an gi elih cÉ Ha yi Ha ve Sa o 
EN Daud, 


Sunan Darimi 1867: Telah mengabarkan kepada 
kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada 
kami Malik dari 'Amru bin Al Harits dari 'Ubaid bin 
Fairuz dari Al Bara' bin 'Azib, ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai apa 
yang perlu dihindari dari hewan qurban?" Beliau 
menjawab: "Yang buta sebelah matanya dan jelas 
kebutaannya, yang pincang dan jelas pincangnya, 
yang sakit dan jelas sakitnya, dan yang retak kakinya 
dan tidak dapat berdiri tegak." 


Takhrij Hadits: Menurut Husain Salim Asad Ad Daroni 
hadits ini shahihul isnad 


17 


Hadits #4 


da GE Gaga Gp A Ane GA NANG AI Giaa 
Ale 5) (gan Ge be GAN asi oi o be GAM gl 
GAN, Gadi a yana Akang ae AN Aka A Dgn Gal JÓ 
La ADAGANG Gia YG EMA YG oa YG Alika ii Y lg 
yang A outs ba ahi ba bala WII aoh a 

AG Abah NG NG Aa ali 


Sunan Darimi 1870: Telah mengabarkan 
kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Israil dari Abu 
Ishag dari Syuraih bin An Nu'aim Ash 
Sha'idi dari Ali radliallahu 'anhu, ia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan kami agar memeriksa mata, dan 
telinga serta agar kami tidak bergurban dengan 
mugabalah, wmudabarah, kharga dan syarga. 
Mugabalah adalah hewan yang ujung  telingannya 
terpotong, mudabarah adalah hewan yang samping 
telingannya terpotong, kharga' adalah 
hewan yang telinganya dilubangi, sedangkan 
syarga' adalah hewan yang telingannya terbelah." 


Takhrij Hadits: Menurut Husain Husain Salim Asad Ad 
Daroni hadits ini perawinya tsigah 


Hadits #5 


oé KAS USS YG i SI S3 USS : NYANA Sani dia 
KN lya Ja a e OP YANI Ne o (laka 
EA la AN Dan ak la aji Oh ASIN a D a 
a a a R 


18 


Y il sails UR Ga Anal telaga GI ica adi, 
oa à PA Ga NI AA SN i UI a di ca 


Musnad Ahmad 17919: Telah menceritakan 
kepada kami Waki' dan Ibnu Ja'far keduanya 
berkata:Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Sulaiman bin Abdurrahman dari Ubaid bin 
Fairuz bekas budak Bani Syaiban di dalam haditsnya, 
ia berkata: Saya bertanya kepada Al Baraa bin 
Azib mengenai apa saja yang dibenci oleh Rasulullah 
shallallahu "alaihi wa sallam dari hewan qurban atau 
apa yang beliau larang untuk dijadikan 
hewan gurban. Maka ia pun berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di tengah-tengah 
kami dan tangan beliau lebih pandang 
daripada tanganku -atau ia mengatakan- tanganku 
lebih pendek daripada tangan beliau. Dan beliau 
bersabda: "Ada empat jenis hewan yang tidak boleh 


digunakan sebagai hewan qurban. Yaitu, 
hewan yang buta dan tampak jelas 
kebutaannya, yang sakit dan sakitnya itu 


jelas, yang pincang dan kepincangannya tampak jelas, 
kemudian hewan yang lesu dan tidak bersih." Saya 
berkata kepada Al Baraa': "Akan tetapi, saya benci 
apabila pada tanduknya terdapat kekurangan, atau di 
telinganya terdapat kekurangan atau pada giginya 
terdapat kekurangan." Maka Al Baraa' berkata: 
"Apa yang kamu benci, maka tinggalkanlah, dan 
jangan kamu mengharamkannya atas seorang pun." 


Takhrij Hadits: Menurut Syu'aib Al Arnauth sanadnya 
shahih dan rijalnya tsiqah 


19 


Bab 5 
Memberi Tanda Hewan Ourban 


Hadits #1 


Gp Opik Gis Al ae Gp gia USS : NAN GIA gana 


ES Yú lagia o pulg Dada be sane Ge GA 
Òa Aa baé plan A AN ale alang Ale Ai ia Gal 
Y Gis an Fis gil sia agii a dai alah 
A 3 Rp Feri ama E SBY 

Ak 


Shahih Bukhari 3841: Telah menceritakan kepada 
kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Syufyan dari Az Zuhri dari Marwan dari Al 
Miswar bin Makhramah keduanya berkata: Pada 
peristiwa Hudaibiyyah, Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam berangkat dari Madinah bersama para sahabat 
yang berjumlah sekitar seribu orang lebih. Ketika 
sampai di Dzul Hulaifah, Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam mengikat dan menandai hewan qurban beliau, 
lalu memulai ihram dari sana." Sudah tidak terhitung 
berapa kali aku mendengarnya dari Sufyan hingga 
akhirnya aku mendengar dia berkata: "Aku tidak hafal 
hadits dari Az Zuhri tentang memberi tanda dan 
mengikat hewan qurban. Aku tidak tahu yaitu tempat 
menandai dan mengikat hewan qurban atau redaksi 
hadits keseluruhannya." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


20 


Hadits #2 


ÈE Usah OA Gal Aa Oh Masa Wita NYA alua Tagana 
be iai be Gat al al AS AN GN sa Si ol 
cka JG bagi a ah) eos ol Ge ba al Ga ai 
aiá tes SIA ga alal Alay gie AI la dl Ogah 
Sp aiig A aks A lala iaia i Gi 
Lyi la i E e l Ee da ji daa ama KAI 
Wd alang Ale 5) GA Ga Ol A gé IA Cd Sik 
KA ks ka Uis Ag AKAN 15 SI 


Shahih Muslim 2184: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Al Mutsanna dan ibnu 
Basysyar semuanya dari Ibnu Abu Adi- Ibnul 
Mutsanna berkata- Telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Abu Adi dari Syu'bah dari Qatadah dari Abu 
Hassan dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, ia 
berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam 
shalat Zhuhur di Dzulhulaifah, kemudian beliau 
meminta agar diambilkan untanya (hewan gurban), 
lalu diberinya tanda di punuk kanan unta itu sampai 
berdarah, kemudian  dikalungkannya sepasang 
terompah di tengkuknya, sampai di Baida'. Barulah 
beliau ihram untuk haji." Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah 
menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam telah 
menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah dalam 
isnad ini, dan semakna dengan haditsnya Syu'bah, 
hanya saja ia berkata: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam sampai di Dzulhulaifah." Ia tidak 
mengatakan: "Beliau shalat Zhuhur." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


21 


Hadits #3 


alaa ES Giaa Gi pi WAS ANG Gaji au 
gl éj Sy e A 
SA GAN i giil aiis alas alang ae i ka 
Ji Kania c a bê ii gig A Ai Lui AAN 
Gas y gaa Gad Éa E oil Eas ine i 
ahi da alad) Jal Sie iia gie Gaali Alah kata GEN 
Ji A Jay! ó pan alag ae a ka al 
ae G ay Cerai GÉ Gaag dadis San GA 
Sai Jú Sai NA 155 Gas Usa WS Cara Ji 
sata y JG AE gii Kila JARAN GB IS A yel SIN Jal Oya 
AA Dial ban biie JAS OK asg Sie UK Oi call Ul 
SA Hasan al Oa lag Alie AI Gta Ai Ogan Sal Ul 
DAN JB ASI HAK pan) GP sh SAS JA JG Alia 
Jú SN Ogah Sa Ipad Gé Came lag Cui gá Alia 
ab Sisi u tala JG Unit dls Ale AG A Ogan 
IS BUG A Ay 


Sunan Tirmidzi 830: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 
Waki' dari Hisyam Dastuwa'i dari Oatadah dari Abu 
Hasan Al Araj darilbnu Abbas bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam mengalungkan sepasang 
sandal pada badan hewan sembelihan yang sebelah 
kanan dan dan memberi tanda hewan gurbannya di 
Dzul Hulaifah. Beliau juga menghilangkan darah 
dari hewan itu. (Abu Isa At Tirmidzi) berkata: "Hadits 
semakna diriwayatkan dari Al Miswar bin 
Makhramah." Abu 'Isa berkata: "Hadits Ibnu Abbas 
merupakan hadits hasan shohih dan Abu Al Hasan Al 
'Araj bernama Muslim. Hadits ini diamalkan oleh para 
ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam dan yang lainnya. Mereka berpendapat 


22 


disunnahkannya untuk memberi tanda pada hewan 
sembelihan, ini juga merupakan pendapat Ats Tsauri, 
Syafi'i, Ahmad dan Ishag. (Abu Isa At Tirmidzi) 
berkata: "Saya telah mendengar Yusuf bin 'Isa 
berkata: Saya mendengar Waki' berkomentar ketika 
meriwayatkan hadits ini: 'Jangan kalian mendengar 
perkataan orang yang berpegang pada akal dalam 
masalah ini. Memberi tanda pada hewan ialah sunnah 
dan pendapat mereka ialah bid'ah'." (Abu Isa At 
Tirmidzi) berkata: "Saya telah mendengar Abu Sa'ib 
berkata: Tatkala kami bersama Waki', dia berkata 
kepada seseorang di dekatnya yang berpegang pada 
akal bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam memberi tanda pada hewan, sedangkan Abu 
Hanifah mengatakan: itu merupakan bentuk 
penganiayaan kepada hewan. Orang itu berkata: hal 
itu telah diriwayatkan dari Ibrahim An Nakha'i bahwa 
dia mengatakan: memberi tanda pada hewan 
merupakan bentuk penganiayaan. Abu Sa'ib berkata: 
'Lalu saya melihat Waki' menjadi sangat marah 
sambil berkata: Saya sampaikan sabda Rasulullah 
shallallahu “alaihi wa sallam, engkau malah 
membantah dengan perkataan Ibrahim. Sungguh 
engkau pantas untuk dipenjara dan tidak dikeluarkan 
sampai kamu menarik ucapanmu ini!" 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih 


Hadits #4 


Laka 9) ga Ge Ke SDA De sala tp OA di 
i Gana Ul c alag aie AN Aa AN Ogah GOA JB 
Jú AA é ál IE Wa JB aa G3 A Wida OB gal) 


23 


da up pll GE bie Ge GAN GE Jaa Gas 
Ga plag ai a ka AN Ogah HA OB SA o POS 
Sa NAS II A 


Sunan Nasa'i 2721: Telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Abdul A'la, ia berkata: telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Tsaur dari Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Al 
Miswar bin Makhramah, ia berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam keluar -lewat jalur 
periwayatan lain-, Telah menceritakan serta 
memberitakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, ia 
berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin 
Sa'id, ia berkata: telah menceritakan kepada 
kami Abdullah bin Al Mubarak, ia berkata: telah 
menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az 
Zuhri dari 'Urwah dari Al Miswar bin 
Makhramah serta Marwan bin Al Hakam, ia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berangkat 
pada masa Hudaibiyah bersama seratus tiga orang 
para sahabatnya hingga setelah sampai di Dzul 
Hulaifah beliau mengalungi hewan qurban, 
melukainya sebagai pertanda akan diembelih, dan 
melakukan ihram untuk melakukan umrah. 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih 


Hadits #5 


Yasa di de US gal Oh X3 gal UAS YAAA dala al Sia 
Ok al a sal E giii Pri ye An Usa ma 


24 


AIA gi ahas Ga S5 (AN Aie balg GAN Aa ad 
wala ilig 


Sunan Ibnu Majah 3088: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin 
Muhammad keduanya berkata: telah menceritakan 
kepada kami Waki' dari Hisyam Ad 
Dastuwa'i dari Qatadah dari Abu Hasan Al 
A'raj dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam memberi tanda pada hewan gurban yaitu 
pada pelana sebelah kanan dan menyingkirkan darah 
darinya." Dalam haditsnya Ali menyebutkan, "Ketika 
di Dzul Khulaifah, lalu beliau menggantungkan 
sepasang sandal." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih 


25 


Bab 6 
Memberi Kalung Tanda pada Hewan Ourban 


Hadits #1 


ME be SG K5 SAS pai pl USA: NONG GINI masa 
ag AN A Gara) AAS OP Giaa DP 


Shahih Bukhari 1589: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada 
kami Zakariya' dari 'Amir dari Masrug dari 'Aisyah 
radliyallahu 'anha berkata: "Aku telah mengikatkan 
kalung kalung (sebagai tanda) pada hewan gurban 
milik Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 
yakni hewan galaid (hewan yang ditandai 
sebagai hewan hadyu), sebelum Beliau berihram." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #2 


du gala Gi OB SA ia NY plua za 
ale i ia A Sa Ol gat A de ali de 
ba Gif s ais I GAN GUA GA Ogan G iG iag 
5 AÏ AS Dal G Sa Sa Gaal) GY i OM iat 
oil oe Bb de dla de dia d SIS i i dal laa 
i ai u l Ogan b éli CN gie AN oag aia GE a 

o a Jas 


Shahih Muslim 2161: Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Yahyaia berkata: saya telah 
membacakan kepada Malik dari Nafi' dari Abdullah 

26 


bin Umar bahwa Hafshahisteri Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam berkata: "Wahai Rasulullah, kenapa 
orang banyak telah tahallul dari umrah sementara 
Anda sendiri belum?" beliau menjawab: "Aku telah 
menggulung rambutku dan memberi kalung pada 
hewan gurban. Karena itu, aku tidak boleh tahallul 
sampai aku menyembelih hewan gurbanku ini." Dan 
Telah meceritakannya kepada kami Ibnu 
Numair Telah menceritakan kepada kami Khalid bin 
Makhlad dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari 
Hafshah rradliallahu 'anhum, ia berkata: Saya 
bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda belum 
tahallul." Yakni serupa dengan hadits di atas. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


E Ha EMS aja di HB) WS NET alua qaa 
Oi A H ENG iue G8 ag E gala GS a 
É a Sa iiil da gag ale iI iia ÀI Jan giel Si 


Shahih Muslim 2336: Dan telah menceritakan kepada 
kami Zuhair bin Harb Telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad 
dari Aisyah ia berkata: "Aku masih ingat ketika aku 
mengalungkan tanda hewan qurban kepada kambing 
qurban Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, 
lalu hewan itu dikirimkan, sedangkan beliau sendiri 
tetap bersama kami dalam keadaan halal." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


27 


Hadits #4 


alaa ES Giaa Gi Ei WAS ANG Gaji au 
gl éj Sy e A 
SA GAN i giil aiis alas alang ae i ka 
da daya oh uall Se GI AS JÓ g A Lui, ASIAN 
Gas y gaa Gad Éa E oil Eas ine i 
ai ba ehil Jal Sie Na le aiig Allah adal Sa 
Ji A Jay! DID Ma alag aie AN la Ga 
ine ag Cerai OS GAM dadis Pa GA 
Sai Jú Sai NA 155 Gas Usa WS Cara Ji 
sata y JG AE gii Kila JARAN GB IS A yel SIN Jal Oya 
AA Dial ban biie JAS OK asg Sie UK Oi call Ul 
a lisa g Ooh Ala ale AI ta AN Ian SAS GI 
DAY JA AN gal GE Ga) SAI OLI DE AA 
Jú SN Ogah Sa Ipad Gé Came lag Cui gá Alia 
Ob “asi La halo OB Osis alang ale AI Gta A Os) 
IS MUG A Ay 


Sunan Tirmidzi 830: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada 
kami Waki' dari Hisyam Ad 
Dastuwa'i dari Qatadah dari Abu Hassan Al 
A'raj dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam wmengalungkan sepasang sandal pada 
badan hewan sembelihan yang sebelah kanan dan 
dan memberi tanda hewan gurbannya di Dzul 
Hulaifah. Beliau juga menghilangkan darah 
dari hewan itu. (Abu Isa At Tirmidzi) berkata: "Hadits 
semakna diriwayatkan dari Al Miswar bin 
Makhramah." Abu 'Isa berkata: "Hadits Ibnu Abbas 
merupakan hadits hasan shohih dan Abu Al Hasan Al 
'Araj bernama Muslim. Hadits ini diamalkan oleh para 
ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi 


28 


wa sallam dan yang lainnya. Mereka berpendapat 
disunnahkannya untuk memberi tanda 
pada hewan sembelihan, ini juga merupakan 
pendapat Ats Tsauri, Syafi'i, Ahmad dan Ishag. (Abu 
Isa At Tirmidzi) berkata: "Saya telah mendengar 
Yusuf bin 'Isa berkata: Saya mendengar Waki' 
berkomentar ketika meriwayatkan hadits ini: "Jangan 
kalian mendengar perkataan orang yang berpegang 
pada akal dalam masalah ini. Memberi tanda 
pada hewan ialah sunnah dan pendapat mereka ialah 
bid'ah'." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata: "Saya telah 
mendengar Abu Sa'ib berkata: Tatkala kami bersama 
Waki', dia berkata kepada seseorang di dekatnya yang 
berpegang pada akal bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam memberi tanda pada hewan, 
sedangkan Abu Hanifah mengatakan: itu merupakan 
bentuk penganiayaan kepadahewan. Orang itu 
berkata: hal itu telah diriwayatkan dari Ibrahim An 
Nakha'i bahwa dia mengatakan: memberi tanda 
pada hewan merupakan bentuk penganiayaan. Abu 
Sa'ib berkata: 'Lalu saya melihat Waki' menjadi 
sangat marah sambil berkata: Saya sampaikan sabda 
Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam, engkau 
malah membantah dengan perkataan Ibrahim. 
Sungguh engkau pantas untuk dipenjara dan tidak 
dikeluarkan sampai kamu menarik ucapanmu ini!" 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih 


Hadits #5 


iiig Galang JAN MK Gp An jp USS : 1440 dg Gal Otw 
Ii E Ga 
A Ogan GE D a Galah Al Ol e yaa il ne Lah 


29 


dna Y SAR Na Oral Anal Ea aga alang Ade Ai) ka 
AAN L5 Uas Lini 


Sunan Abu Daud 1495: Telah menceritakan kepada 
Kami Yazid bin Khalid Ar Ramli Al Hamdani, 
serta Outaibah bin Sa'id bahwa Al Laits bin Sa'd telah 
menceritakan kepada mereka dari Ibnu 
Syihab dari 'Urwah dan 'Amrah binti 
Abdurrahman bahwa Aisyah radliyallahu 'anha 
berkata: Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
bergurban dari Madinah, dan aku yang 
menjalin kalung-kalung hewan gurbannya, kemudian 
beliau tidak menjauhi sesuatupun diantara perkara- 
perkara yang dijauhi orang yang berihram. 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih 


30 


Bab 7 
Mengirim Hewan Qurban 


Hadits #1 


a) ie Gi aa Gp dadi WAS ota GIS gama 
G GÍ Oa La Al ASI Gaia GP GRAN Gp ela GA 
jad A baling KASI JI giy San IA ój Gaal gi 
Jai A Pa US ja UI AS SS EN 
Oral SAS AI SIG call 2153 Ca Wei Saad Jú Gali 
aasi A Anin Sah alang AE AI cela dil Jgn gih LNG 

Call aag AS Ala Ca JIN IS Uas Ale AA Uas 


Shahih Bukhari 5140: Telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan 
kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada 
kami Isma'il dari Asy Sya'bi dari Masrug bahwa dia 
pernah menemui Aisyah sambil bertanya: "Wahai 
ummul mukminin, ada seorang laki-laki mengirimkan 
hewan gurbannya ke Ka'bah, sementara laki-laki yang 
mengirim binatang gurban itu berada di daerahnya, 
dia berwasiat (kepada orang yang diserahi binatang 
qurban) untuk mengalungi binatang gurbannya, 
Waktu itu laki-laki (yang di serahi binatang gurban) 
masih dalam keadaan ihram, hingga akhirnya orang- 
orang melakukan tahallul." Masruq berkata: 
"Kemudian aku mendengar tepuk tangan Aisyah dari 
balik tabir sambil berkata: "Sesungguhnya aku juga 
pernah membuatkan kalung binatang qurban 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian 
beliau mengirim binatang gurban itu ke Ka'bah, dan 
segala sesuatu yang halal dilakukan oleh suami 
kepada isterinya diharamkan atasnya hingga orang- 
orang kembali pulang (dari menunaikan ibadah haji)." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 
31 


Hadits #2 


i lil UAS Alisa Gp AI Ae USA» NOAE GI masa 
GA DE Ci SG gie AN Gan aste bE antil de A 
Q éa AAA GI aii uaii êh gl Ale AI gka GA 

Ja ál US Sep Ade a Lah daa A can Jl 


Shahih Bukhari 1584: Telah menceritakan kepada 
kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan 
kepada kami Aflah bin Humaid dari Al Qasim dari 
'Aisyah radliyallahu 'anha berkata: "Aku mengikatkan 
kalung pada hewan gurban Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam, lalu Beliau menandainya dan mengikatnya 
atau aku mengikatnya kemudian 
Beliau mengirim hewan gurbannya itu ke Baitullah 
dan Beliau tinggal di Madinah. Maka apa-apa yang 
diharamkan bagi Beliau setelah itu menjadi halal 
baginya." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #3 


Kiss das G Ola Ai SAS NGANA GI a 
b Da GA ak Op MASA G yg A a 
Gi Lie AI a Alie Ge daud) OS pala OE a 
Eng Hi Uas Gani alang ANE AI A A sial gú dual CK 

YAE 
Shahih Bukhari 1588: Telah menceritakan kepada 
kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada 
kami Hammad telah menceritakan kepada 
kami Manshur bin Al Mu'tamir. Dan telah 
diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan 


32 


kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 
Al Aswad dari 'Aisyah radliyallahu 'anha berkata: 
"Aku telah mengikatkan kalung (sebagai tanda) pada 
kambing (hewan qurban) milik Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam lalu Beliau mengirimnya kemudian 
Beliau tinggal (bersama keluarganya) secara halal." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #4 


PAN BA, NYA alua gana 
E daa al baal A OB HS ily igi Gal 
sa KAH Para be “5 ee aa us pa 
Walid WE al) i Gya A esa dan 


Shahih Muslim 2338: Dan Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakr bin Abu 
Syaibah dan Abu Kuraib - Yahya berkata- telah 
mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al 
A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah ia 
berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam 
pernah mengirimkan hewan gurban berupa kambing 
ke Baitullah, maka beliau pun mengalungkan tanda 
padanya." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #5 


Jini G3 yi US Jala Gas 1441 ah Cal a 
En al bin SA ci lih di o d t 
33 


Y; ISA Saya Uya ISA Gagak BiG ay lasan Lain Aka 
D II Ng 


Ga sa GSG Ca US Sa a A caka A 
Alai Ca 


Sunan Abu Daud 1496: Telah menceritakan kepada 
Kami Musaddad, telah menceritakan kepada 
Kami Bisyr bin Al Mufadhdhal, telah menceritakan 
kepada Kami Ibnu 'Aun dari Al Qasim bin 
Muhammad dan Ibrahim, ia mengaku bahwa ia telah 
mendengarnya dari keduanya, dan tidak dapat 
membedakan antara hadits ini dari hadits ini dan 
hadits ini dari hadits ini. Mereka berkata: telah 
berkata Ummul mukminin: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam mengirim hewan gurban, dan aku 
yang menjalin kalung-kalung hewan tersebut dengan 
tanganku dari bulu yang ada pada Kami, kemudian 
pada pagi hari beliau dalam keadaan tidak berihram, 
beliau melakukan apa yang dilakukan seorang laki- 
laki kepada isterinya. 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini dhaif. 


34 


Bab 8 
Menyembelih Hewan Ourban yang Sakit 
dalam Perjalanan 


Hadits #1 


Be UEA Laaa aé gal A: VYER alua mana 
oil Gg Kala o ús de i de baa is CE 
a ka il Dsn éj aiis a UI Gi Ol pakis 
Gh Cabe ò Ui E oiy Ara dag US a us aje 


Pra 


Shahih Muslim 2349: Telah menceritakan 
kepadaku Abu Ghassan Al Misma'i telah menceritakan 
kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada 
kami Sa'id dari Qatadah dari Sinan bin Salamah dari 
Ibnu Abbas bahwa Dzuaiba Abu Gabishah telah 
menceritakan keapdanya bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengirimkan 
hewan gurban kepadanya, lalu berliau bersabda: "Jika 
ada di antara hewan-hewan gurban itu sakit, yang 
kamu khawatirkan akan mati, sembelihlah. Kemudian 
redamkan terompahnya ke darahnya lalu sapukan ke 
badannya. Kamu atau siapa pun yang menyertaimu 
tidak boleh memakannya." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


35 


Hadits #2 


sasa Oi bleg AA al A sal UAS» Ya "AV dala Gal oia 
Men ga Kas E Aa Da se Saya 
GI pi Gala UK) AAA Gb gae JG Gel AN Aah Ge 
Sih a GI Adi Oa G CË Ol gag dil AI ola 
UK kikil Ca pil BA AAS Gaala AH JS OSN Ha 
s G Ga Ga Ak 


Sunan Ibnu Majah 3097: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin 
Muhammad serta 'Amru bin Abdullah mereka 
berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' dari 
Hisyam bin “Urwah bin “Urwah dari ayahnya dari 
Najiyah Al Khuza'i. Amru menyebutkan dalam 
haditsnya -salah seorang yang bertugas 
menjaga hewan qurban milik Nabi shallallahu "alaihi 
wa sallam- ia berkata: "Aku bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apa yang harus aku perbuat jika 
sebagian hewan gurban terkena penyakit?" beliau 
menjawab: "Sembelihlah ia, rendamlah sepatunya ke 
dalam darahnya kemudian pukulkankan di sisi 
lehernya dan biarkanlah orang-orang memakannya." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih. 


36 


Bab 9 
Kalau Sudah Memiliki Hewan Korban Jangan 
Memotong Rambut dan Kuku 


Hadits #1 


Goal wala Di BALI A y Yok ala gaa 
UI KAMI Ye o MAA dya Ie AA Obat 
Ii) IG Ani dala Al be ciiil oi aan YP case 
SAR Ma Au Oji Any ada baleg yaa gái 


Iib Gali Y; a 


Shahih Muslim 3654: Dan telah menceritakan kepada 
kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada 


kami Sufyan telah menceritakan 
kepadaku Abdurrahman bin Humaid bin 
Abdurrahman bin 'Auf dari Sa'id bin 


Musayyab dari Ummu Salamah dan dimarfu'kan 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau 
bersabda: "Jika (Salah seorang) telah masuk sepuluh 
(Dzul Hijjah), sedangkan ia memiliki 
hewan qurban yang hendak digurbankan, maka 
jangan sekali-kali ia mencukur rambut atau 
memotong kuku." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


d USA Gor aa A SK, NON alua rana 
Laki ae pa oi ja E SAN san Gp Maka Gi 
la #35 iaka 31 Sasana O yên A Si Sania Saka JG ZAM 

37 


ba gag ae Al cela AN Ogan OB Ugi aa lks 
dya ya GAL SG Akal (53 USS Jal Ja An an ál OS 
AN GA Oh GUA SAR Aa AR Uki abi Ga YG 
Or alas Gp sbat A yan Op Yank ika data gal ika 
Ja Jali Aa ali saa JGA AAS yA UK JG GAN jae 
Gali Ai Ci 3) IA 8533 GAN G3 Asa Ó alas! JAN Gak 
ï Sat Ia Al GA GOWA SS SKM a G3 Its 


SE gag al AI alta GAN 35 Kali fl RAK aiy ai 
O MASA GE dah Cd ding lang Ale Al cela dil Ogan JG 
Al Oi Sp LARI Gi Ala IA AA a 
IK YAI da AA Kang Gp l SS USS YG ag GI 
Gi él geii allah oh Has GE JI gal oh ama Si 
AAN lag ale A) ka A a FI Ol BAN a 

Si a Aling Mile Ai (ika bali K3 


Shahih Muslim 3656: Dantelah menceritakan 
kepadaku Ubaidullah bin Mu'adz Al 'Anbari telah 
menceritakan kepada kami ayahku telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru Al 
Laitsi dari Umar bin Muslim bin 'Ammar bin Ukaimah 
Al Laitsi dia berkata: saya mendengar Sa'id bin 
Musayyab berkata: saya mendengar Ummu 
Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barangsiapa memiliki hewan gurban, 
hendaknya ia bergurban jika hilal sepuluh Dzul 
Hujjah telah terlihat jelas, janganlah ia mencukur 
rambut dan memotong kuku terlebih dagulu walau 
sedikit hingga ia selesai berqurban." Telah 
menceritakan kepadaku Al Hasan bin Ali Al 
Khulwani telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah telah menceritakan kepadaku Muhammad 
bin 'Amru telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 
Muslim bin “Ammar Al Laitsi dia berkata: "Kami 
pernah berada di tempat pemandian menjelang iedul 


38 


adlha, sedangkan sebagian orang ada 
yang mencukur ketiaknya dengan pisau cukur, maka 
sebagian orang di tempat pemandian berkata: 
"Sesungguhnya Sa'id bin Musayyab membenci hal itu, 
atau ia melarang hal itu." Lantas aku menemui Sa'id 
bin Musayyab dan memberitahukan hal itu 
kepadanya, ia menjawab, "Wahai keponakanku, hadits 
ini telah dilupakan, atau ditinggalkan." Telah 
menceritakan kepadaku Ummu Salamah, isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda semakna 
dengan hadits Mu'adz dari Muhammad bin 
'Amru." Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah 
bin Yahya dan Ahmad bin Abdurrahman Akhi Ibnu 
Syihab keduanya berkata: telah menceritakan kepada 
kami Abdullah bin Wahbtelah mengabarkan 
kepadaku Haiwah telah mengabarkan 
kepadaku Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abu 
Hilal dari Umar bin Muslim Al Junda'i bahwa Ibnu 
Musayyab telah mengabarkan kepadanya, 
bahwa Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam, telah mengabarkan kepadanya, lalu ia 
menyebutkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
semakna dengan hadits mereka." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


be Obat Wita Oa yag al Gal Kita POP alua za 
Oh Santa kala Aye Uh KAN Me Uh MA Uh YAMIN Te 
Ip gú dan la AN ig Ga Ol ala dl Gp Saha ed 
Dog sa bya Cai DE gan Ol Sial gjy Gali SSS 

ABI ASI gú Anda Y kesana GB lead Oi Ga 


39 


Shahih Muslim 3653: Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Umar Al Makki telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Abdurrahman bin Humaid 
bin Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia 
mendengar Sa'id bin Musayyab menceritakan 
dari Ummu Salamah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: "Jika telah tiba sepuluh (dzul 
Hijjah) dan salah seorang dari kalian hendak 
bergurban, maka 
janganlah mencukur rambut atau memotong kuku sed 
ikitpun." Dikatakan kepada Sufyan, "Sebagian orang 
tidak memarfu'kan (hadits ini)?" Sufyan menjawab, 
"Akan tetapi saya memarfu'kannya." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #4 


b SI ge ch A ae ia MM OA : EVAT A oiu 
Ja alul óe gy da aa Ws gú égi UG g oi 
za Kakan pl Gf gati SA Aa JG AI olat o a dé 
ale l Aa A Oya Ol Al glug ale a ia gal 
ba ÚS Gl Yg o Jabal ba ali S Ah Ol j ia JG gag 

ifall gi ba JoY yA a 


Sunan Nasa'i 4286: Telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam dari Syu'aib, ia berkata: telah memberitakan 
kepada kami Al Laits, ia berkata: telah menceritakan 
kepada kami Khalid bin Yazid dari Ibnu Abu 
Hilal dari 'Amr bin Muslim bahwa ia berkata: telah 
mengabarkan kepadaku Ibnu Al 
Musayyab bahwa Ummu salamah isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengabarkan 


40 


kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: "Barang siapa yang ingin bekorban 
maka janganlah ia memotong sebagian 
dari kukunya dan mencukur sebagian dari rambutnya 
pada sepuluh pertama bulan Dzul Hijjah." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih. 


Hadits #5 


WAS GA o Al ne Ip MAA KR: NU. a aan 
Al (a) Gae AN bê sk é OI) a Gii Ata 
Aa Wa ala Gas alay E MJ paha Legit 

CATAT OS 2353 


Shahih Bukhari 1606: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin 'Abdullah bin Hawsyab telah 
menceritakan kepada kami Husyaim telah 
mengabarkan kepada kami Manshur bin 
Zadzan dari 'Atho' dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 
'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
ditanya tentang mencukur rambut sebelum 
menyembelih hewan qurban dan pertanyaan yang 
sejenis itu". Maka Beliau bersabda: "Tidak apa, tidak 
dosa". 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


41 


Bab 10 
Membawa Hewan Ourban Langsung Berhaji 


Hadits #1 


At sh AAA OB Jia b KAA UEA ECA Ga maa 
ALS ġe MAA Op gali! Corak AMA Vj ala UAS Gatal) 
ci êkas Ale AN ala A da) Ga UR yA LA GIE AI (pasa 
TE a 
A ge PA fa ED) | JASA NE 
La gii SAN Gly alay Ale AN ka AN Ogan ge JA ENG 
Lag JG Baal! dai SUA SN Skak Lali) lia G elu 
ET AM ba a cil dag GOG kal YA ola 
èj a a SEAL AKA Gene CIK La ella a SK 
É Aghi ia Wasi (AA AAA AURA SE WAE 
JAN à haa SAYA Si NG cit Gala Aa da GAYA 
ab Oi GAS Se le haa ia alasi OI AR AYI 
Suu Paan Dei pal ya anib SA di Kp 
AS I) 5a Ga Si g is Lak lai BE 
GS gai Salih SL OA Ud di an dia aa ja Sis 
Ji Kya AGAN Gah GAN JAS Sl 3 Ja 
a yas Nya Ia Ja IG akta asa Jika Us 


Shahih Bukhari 1458: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Basysyar berkata: telah 
menceritakan kepada saya Abu Bakar Al Hanafiy telah 
menceritakan kepada kami Aflah bin Humaid: aku 
mendengar Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah 
radliyallahu 'anha berkata: Kami keluar bersama 


42 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada bulan 
haji dan malam-malam bulan haji serta hari-hari 
haram haji hingga kami singgah di daerah Saraf. 
'Aisyah berkata: Maka Beliau keluar menemui para 
sahabatnya lalu berkata: "Barangsiapa diantara kalian 
yang tidak membawa hewan gurban dan ia lebih suka 
bila menjadikan ihramnya sebagai 'umrah, maka 
lakukanlah dan barangsiapa yang membawa 
hewan qurban tidak apa." 'Aisyah berkata: "Maka 
diantara para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam ada yang mengambilnya (apa yang diserukan 
oleh Beliau) dan ada juga yang meninggalkannya". 
'Aisyah berkata: "Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam dan beberapa orang dari para sahabatnya 
adalah termasuk orang-orang yang kuat dan mereka 
membawa hewan qurban maka mereka tidak 
mengambil ihram mereka sebagai 'umrah". 'Aisyah 
berkata: "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam menemuiku sedangkan aku ketika itu sedang 
menangis, maka Beliau bertanya: "Wahai gerangan, 
apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab: 
"Aku telah mendengar apa yang anda katakan kepada 
para sahabat anda sehingga aku terhalang melakukan 
'umrah". Beliau bertanya: "Memang apa yang sedang 
kamu alami?" Aku menjawab: "Aku tidak shalat". 
Beliau berkata: "Tidaklah membahayakanmu, karena 
kamu hanyalah salah seorang wanita dari putri-putri 
Adam yang Allah telah menetapkan untukmu apa 
yang Allah tetapkan bagi mereka (wanita), maka 
laksanakanlah hajimu semoga Allah memberikan 
pahala dengannya". 'Aisyah berkata: "Maka kemudian 
kami keluar dalam pelaksanaan haji Beliau hingga 
kami tiba di Mina yang ketika itu aku telah kembali 
suci. Kemudian aku keluar dari Mina lalu 
menuntaskan manasik di Baitullah". 'Aisyah berkata: 
"Kemudian aku keluar bersama Beliau pada nafar 
terakhir hingga Beliau singgah di Al Muhashshab 


43 


(tempat melempar Jumrah) dan kamipun ikut singgah 
bersama Beliau. Kemudian Beliau memanggil 
'Abdurrahman bin Abu Bakar seraya berkata: 
"Keluarlah kamu bersama saudarimu ini dari tanah 
haram dan lakukanlah ihram untuk 'umrah lalu 
selesaikanlah manasik lalu datanglah kalian berdua 
kesini karena aku akan menunggu kalian hingga 
kalian datang kepadaku". 'Aisyah berkata: "Maka 
kami berdua keluar hingga saat aku sudah selesai 
(dari 'umrahku) dan menyelesaikan thawafku aku 
datang menemui Beliau pada waktu sahar (sepertiga 
akhir malam) lalu Beliau bertanya: "Apakah kalian 
sudah selesai?" Aku menjawab: "Ya, sudah". Maka 
Beliau mengumumkan keberangkatan kepada para 
sahabatnya. Maka orang-orang berangkat dan 
berjalan menuju Madinah". Lafadh "dhair" merupakan 
perubahan dari lafadh "dlaara, yadliiru-dlairan." 
Dikatakan juga "dlaara, yadluuru-dlauran" dan 
"dlarra-yadlurru-dlarran." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #2 


GIM Se Gyi gad d Sa Wita , ta 
Na 4 TEM sal “Sal G3 ba Gan IN AT 
Ga Asa JS Ga YI yana Aga AI 


Shahih Muslim 2181: Dan Telah meceritakan kepada 
kami Abdu bin Humaid telah mengabarkan kepada 
kami Abdurrazag telah mengabarkan kepada 
kami Ma'mar dari Ayyub dari Abul Aliyah dari Ibnu 
Abbas radliallahu 'anhuma, ia berkata: "Rasulullah 


44 


shallallahu 'alaihi wa sallam shalat Shubuh di 
Dzuthuwa, dan beliau sampai di Makkah pada tanggal 
empat Dzulhijjah. Kemudian beliau memerintahkan 
para sahabatnya agar menjadikan ihram mereka 
untuk umrah, kecuali bagi yang membawa hadya 
(hewan gurban)." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


Sa Gal) OI saka Di MASA WAS 3 YNTE alua mana 
Abe UE al be A hala Oi bogail Lia gi) Wina 
a E E e a EE aa 
MG Jů t PARR dag ale AI AG Ái Dya) 

Ban Wedana jl plat AB (sad) Asa 


Shahih Muslim 2134: Dan Telah meceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ma'mar bin Rabi'i Al Oaisi Telah 
menceritakan kepada kami Abu Hisyam Al Mughirah 
bin Salamah Al Makhzumi dari Abu Awanah dari Abu 
Bisyr dari Atha* bin Abu Rabah dari Jabir bin 
Abdullah radliallahu 'anhuma, ia berkata: Kami 
datang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam dalam keadaan ihram untuk haji. Kemudian 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
memerintahkan kami untuk menjadikannya umrah 
dan bertahallul. Sementara beliau 


sendiri membawa hadyu (hewan qurban), sehingga 
beliau tidak dapat menjadikannya sebagai umrah. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


45 


Hadits #4 


Magi Ss Wis Jas G3 Al WAS NOVEL gala al yi 
ia Bp as Ea sika de dh ps Laga WE daa 
Gal gaiu Aang A Jal ala ae Al ia l Isl) Ol 
isih; aling Ade AI ka Gill Y) SAR Ava kela al ga 
ta Call OS AG haag gasil ya BAE AN Cah Le US$ 
ai AI ka l Glg alang Ale AI ola AN Ogah Oi 
YI Ilang [alaki A lakyo Boas TA sai ol agaia Sal Ala 
A Aa Sihi Ghis A ll ahii Iai (Ag haa JS Ga 
La goal ba Giat al a ling ale AI dn AN Ogan 
SAY giil aa GG Sal ba a AI 


Sunan Abu Daud 1524: Telah menceritakan kepada 
Kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada 
Kami Abdul Wahhab Ats Tsagafi, telah menceritakan 
kepada Kami Habib yaitu Al Mu'allim dari 'Atho', 
telah menceritakan kepada Kami Jabir bin 
Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam melakukan talbiyah bersama para sahabatnya 
untuk melakukan haji, dan pada saat itu tidak ada 
seorang pun diantara mereka 
yang membawa hewan gurban kecuali Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam dan Thalhah. Ali 
radliyallahu 'anhu datang dari Yaman 
dengan membawa hewan gurban, kemudian ia 
berkata: aku bertalbiyah seperti talbiyah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya 
agar menjadikannya umrah, mereka melakukan 
thawaf dan mencukur rambut serta bertahallul, 
kecuali orang yang membawa hewan gurban. 
Kemudian mereka berkata: apakah Kami pergi ke 
Mina, sementara dzakar-dzakar Kami meneteskan 
mani? Kemudian hal tersebut sampai kepada 


46 


Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam, lalu beliau 
berkata: "Jika dulu tampak kepadaku perkara yang 
terlihat saat ini maka aku tidak akan bergurban, dan 
seandainya aku tidak membawa hewan gurban aku 
akan bertahallul." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih. 


Hadits #5 


A dia gú cala i i A : NING abal im 
ÒE GA gal OS dia ANA OB GUA EKA OB Oma b 
aka Al Iga Sal Opa tali gal oh GIE pa LK Oi sa 
ika Ade AA ska Gaal ya ole akang A a 
AI Oka) cl OB aing ale a Cola il Ogan Sila Ole g 
ci Oh Alah Sal oa caia UK dag Al AN gia 
Sa ih isiy Kila La Giaa SAS La syal Ga Sian 

iks 


Sunan Nasa'i 2675: Telah mengabarkan kepada 
kami Mu'awiyah bin Shaleh, ia berkata: telah 
menceritakan kepadaku Yahya bin Ma'in, ia berkata: 
telah menceritakan kepada kami Hajjaj, ia berkata: 
telah menceritakan kepada kami Yunus dari Abu 
Ishaq dari Al Barra`, ia berkata: saya bersama Ali bin 
Abi Thalib ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam mengangkatnya sebagai amir di Yaman, ketika 
ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 
Ali berkata: lalu datang kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam, kemudian Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda kepadaku: " Apa yang 
engkau lakukan, " maka saya menjawab: saya 


47 


mengucapkan do'a talbiyah dengan seperti do'a 
talbiyahmu. Beliau bersabda: 4 
Saya membawa hewan gurban dan melakukan haji 
giran (menggabungkan haji dan umrah)." Ia berkata 
lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda 
kepada para sahabatnya: "Jika dulu tampak kepadaku 
perkara yang saat ini aku lihat maka aku akan seperti 
apa yang kalian lakukan, namun aku 
telah membawa hadyu dan berniat haji giran." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih. 


48 


Bab 11 
Tidak Membawa Ourban, Umrah, Tahalul 


Hadits #1 


Ae ga e a 
Ba as a Bagi ra jak ola ha 
Pasa SNG AK Gila Al bang Ge Bn GS AI Ga 
G ili alas) AI SAS Ula cgi Ghi Ali arani Lis AI 
Lag Jú Asas úl taila 1523 yana ctil kaa àl J ga) 
ail Dl anal ga A JA Y SB Aka Us A aah 
Ketika YI all G Alika SNG IK IS baja Rinada lali 
GA OS b Sh SIB AN py Kai Lagi sala nas UB 
Ay katan WI a Ahia Uly Aka ba Salad SAS Als 

Kh Lgi 


Shahih Bukhari 1459: Telah menceritakan kepada 
kami 'Utsman berkata: telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Al 
Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha: Kami 
berangkat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
dan setahu kami, tidaklah beliau berangkat melainkan 
untuk melaksanakan haji. Ketika kami telah sampai 
(di Makkah), kami melaksanakan thawaf di Baitullah, 
maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
memerintahkan siapa yang tidak membawa 
hewan qurban agar bertahallul. Maka orang yang 
tidak membawa hewan qurban bertahallul begitu juga 
isteri-isteri Beliau yang tidak membawa 
hewan qurban mereka bertahallul". 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Kemudian aku mengalami 
haidl sedangkan aku belum melaksanakan thawaf di 

49 


Baitullah. Ketika pada malam saat para hujjaj keluar 
dari (Makkah setelah hari-hari Tasyrig), 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Wahai Rasulullah, orang- 
orang kembali dengan 'umrah dan haji sedangkan aku 
hanya kembali dengan haji". Beliau berkata: "Apakah 
kamu melaksanakan thowaf pada malam-malam 
bulan haji ketika kita sampai di Makkah?" Aku jawab: 
"Tidak". Beliau berkata: "Pergilah kamu bersama 
saudaramu ke Tan'im dan mulailah dari sana 
berihram untuk 'umrah kemudian tempat kamu 
begini begini". Shafiyyah berkata: "Aku tidak melihat 
kecuali dia ('Aisyah) telah menjadikan orang-orang 
tertahan (perjalanan pulangnya)". Beliau berkata: 
"Celaka" atau "Apakah kamu tidak thawaf pada hari 
Nahar". 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab: "Benar" 
Beliau berkata: "Tidak apa, nafarlah (keluar dari Mina 
setelah menuntaskan manasik haji)". “Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Kemudian aku menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saat Beliau tiba dari 
Makkah sedangkan aku sudah lebih dulu singgah atau 
aku baru tiba sedang Beliau sudah singgah dari 
Makkah. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #2 


Wis Gaal 38 adail éi 3 Galac AS: PAI GE 

Bakat OB alah G da US ME oi gl Gp sal Se 
aie i abg GAN Laga gil AA Ya AS Yi GA 
Eiai gaji ya l) alag AE AN ala Al Upin peta CG 
agi bali gi aË SIK JAN Ogan G pai Sah Ga OA 
lá gú gaf ai Gali yia éka cih ad JG NAN YAA) 


50 


Ska is hä Ja Bra KA Gi gila ai 
(jas GIA AS BNN Ki Ca (ih ekal ya GI 


Shahih Bukhari 3999: Telah menceritakan 
kepadaku Abbas bin Al Walid, alias An Narsi Telah 
menceritakan kepada kami Abdul Wahid dari Ayyub 
bin 'Aidz Telah menceritakan kepada kami Qais bin 
Muslim katanya, aku mendengar Tharig bin 
Syihab mengatakan, Telah menceritakan kepadaku 
Abu Musa Al Asy'ary radliyallahu 'anhu, dia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutusku 
ke perkampungan kaumku, selanjutnya aku singgah 
di Abtah. Rasulullah bertanya: "Apa engkau telah 
melakukan haji wahai Abdullah bin Qais (sebutan Abu 
Musa)?" Aku jawab: "Sudah wahai Rasulullah." Nabi 
bertanya: "Bagaimana engkau ucapkan niyat ihram- 
mu?" Abu Musa berkata: aku ucapkan: "LABBAIKA 
IHLAALAN KA IHLAALIKA." (Aku penuhi panggilan- 
Mu, aku berniat ihram sebagaimana ihrammu (Rasul, 
maksudnya)" Nabi bertanya: "Apa engkau 
juga membawa hewan qurban?" Aku jawab: "Saya 
belum membawa." Nabi berkata: "Kalau begitu, 
lakukanlah thawaf di Baitullah dan lakukanlah sa'i 
antara Shafa dan Marwa, kemudian lakukanlah 
tahallul!" dan aku pun mengerjakannya hingga 
seorang wanita Bani Oais menyisiriku dan kami terus 
melakukan yang demikian hingga 'Umar diangkat 
menjadi khalifah. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


be Jiii (5 y yan Wida Sila AL | BU GS gama 
si) ana UR OI yah oi SES ANT SG ERA Jalal Siah 


51 


AN iia AN Jal OB agag syai Dal lag aie AN la 
Asa SA Al Sa OM AK Ga UË Asa as UANG gal al dal 
ai a kag ale AN Al GA ga NG boat Ag Ga 
AE A oia A Ol UMS Gadi Ga sala cal G3 Ghe Ula 
AN ka dasi aa Oa Lag Sala ga ahi Mina Ola a g gias 
Ga Waa GS “haraka gú alay aie 


Shahih Bukhari 4006: Telah menceritakan kepada 


kami Musaddad Telah menceritakan kepada 
kami Bisyr bin Al Mufadldlal dari Humaid Ath 
Thawil Telah menceritakan kepada 


kami Bakr bahwasanya dia berkata kepada Ibnu 
'Umar bahwa Anas pernah menceritakan kepada 
mereka mengenai talbiyah Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam dengan umrah dan haji. Anas 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
bertalbiyah dengan haji, dan kami pun bertalbiyah 
bersama beliau. Tatkala kami sampai di Makkah, 
beliau bersabda: "Barangsiapa diantara kalian yang 
tidak memiliki hewan gurban maka niatkanlah untuk 
umrah." Sedangkan pada waktu itu Rasulullah 
memiliki hewan gurban. Kemudian Ali bin Abi Thalib 
datang kepada kami dari Yaman dalam 
keadaan berhaji, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam bertanya kepadanya: "Dengan apa kamu 
bertalbiyah? sesungguhnya keluargamu bersama 
kami." Ali menjawab: "Saya bertalbiyah dengan 
talbiyah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam." Beliau 
bersabda: “Tenanglah, kami membawa hewan 
qurban” 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


52 


Hadits #4 


Sai ie ESA Jis bp Sail WAS joye agad (al a 

IS Ga AS ehe AA ag Can GS Ga 
oiis gsi Mala 54 Isi alay Ade A) Celta dil Osa) Gi 
Asih, alas Ale AN ka Gali VI GAM Sapa bela ai ga 
ta Shah JG oil Aa add da a pŠ ie AN ga) Gie MG 
ae A ka AN Op glag ale a gka Al Usia) ag DA 
WI ola a Si alan Boat La gladi Gl Alaika Dal lan 
SIS gia pasi 07833 ia ll ahii Ii (Ag haa JS Ga 
na 


Sunan Abu Daud 1524: Telah menceritakan kepada 
Kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada 
Kami Abdul Wahhab Ats Tsagafi, telah menceritakan 
kepada Kami Habib yaitu Al Mu'allim dari 'Atho', 
telah menceritakan kepada  KamiJabir bin 
Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam melakukan talbiyah bersama para sahabatnya 
untuk melakukan haji, dan pada saat itu tidak ada 
seorang pun diantara mereka 
yang membawa hewan gurban kecuali Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam dan Thalhah. Ali 
radliyallahu 'anhu datang dari Yaman 
dengan membawa hewan gurban, kemudian ia 
berkata: aku bertalbiyah seperti talbiyah Rasulullah 
shallallahu "alaihi wa sallam. Dan Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya 
agar menjadikannya umrah, mereka melakukan 
thawaf dan mencukur rambut serta bertahallul, 
kecuali orang yang membawa hewan gurban. 
Kemudian mereka berkata: apakah Kami pergi ke 
Mina, sementara dzakar-dzakar Kami meneteskan 
mani? Kemudian hal tersebut sampai kepada 


53 


Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam, lalu beliau 
berkata: "Jika dulu tampak kepadaku perkara yang 
terlihat saat ini maka aku tidak akan bergurban, dan 
seandainya aku tidak membawa hewan gurban 
niscaya aku akan bertahalul.” 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih. 


Hadits #5 


Jú AA A G3 Kana Gij NAN Ai yin 
JE o kala Op JA G An i di pa sil Lita 
AN Oa OI Aa bya Wi Lala HAN alga akang Mile AI ka 
Ara GÉ dag EGG gi haa OS A Ga plag le AA eka 
aha bya Eat A Cati SIA Sa aa JG A3 AA 
Sa b) AR Salih AE Goa JB ya | da 8 

Ade 


Sunan Nasa'i 2942: Telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak, ia 
berkata: telah menceritakan kepada kami Abu 
Hisyam, ia berkata: telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib bin Khalid dari Manshur bin Abdur 
Rahman dari ibunya dari Asma binti Abu Bakr, ia 
berkata: kami datang bersama Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam dengan mengucapkan do'a talbiyah 
untuk melakukan haji. Kemudian setelah mendekati 
Mekkah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 


bersabda: "Barang siapa yang 
tidak membawa hewan gurban maka hendaknya ia 
bertahallul dan barang siapa 


54 


yang membawa hewan qurban maka hendaknya ia 
tetap berada dalam ihramnya." Aisyah berkata: dan 
Az Zubair membawa hewan gurban, sehingga ia tetap 
berada dalam ihramnya sedang saya 
tidak membawa hewan gurban, sehingga saya 
bertahallul lalu memakai pakaianku, dan memakai 
minyak wangiku. Kemudian saya duduk dekat dengan 
Az Zubair, lalu ia berkata: mundurlah dariku. Maka 
saya katakan: apakah engkau khawatir saya meloncat 
kepadamu? 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih. 


55 


Bab 12 
Hewan Ourban Kambing/Domba 


Hadits #1 


Í È Š NI SG KR) NYYA alua maa 
A iaei de ash sl USAI A OB sala gila iga 
BN, 


Shahih Muslim 2338: Dan Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakr bin Abu 
Syaibah dan Abu Kuraib - Yahya berkata- telah 
mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al 
A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah ia 
berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
pernah mengirimkan hewan qurban berupa kambing 
ke Baitullah, maka beliau pun mengalungkan tanda 
padanya." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #2 


GE gaia EA paa OI A A; NENG agya aal Cw 

a la ah AN Osing GE DG saa al Op dal be AAS 

Iis SB UG Aga a Jd oil UR dlu Ae 
an Na 


Sunan Abu Daud 2414: Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Ma'in, telah menceritakan kepada 
kami Hafsh dari Ja'far, dari ayahnya, dari Abu Sa'id, ia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
berqurban dengan seekor domba yang bertanduk 


56 


yang sempurna tubuhnya, sekitar matanya hitam, dan 
perutnya hitam, serta berkaki hitam. 


Takhrij hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih. 


Hadits #3 


jpa us Oam Ge yai Le Was NY EYAA dai Xua 
Ee nu A 


Musnad Ahmad 24389: Telah menceritakan kepada 
kami Abdurrahman dari Sufyan dari Manshur dan Al 
'“Amasy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 
Aisyahberkata: "Saya memberi kalung pada hewan 
gurban kambing Rasulullah shallallahu'alaihi wa 
sallam dan beliau tidak berihram." 


Takhrij hadits: Menurut Syu'aib Al Arnauth hadits ini 
Sanadnya Shahih Sesuai Syarat Syaikhain (Bukhari 
dan Muslim) 


Hadits #4 


GA Ana d a Wida OB di WAS : Ne dan) Musa 

AI iia Al Jauo ga UROA CAN ail ge al Ge D saa 

le kili (GAM haa GE da Gi gi SG Gah Gaga alay aiie 
JEN BAKAR GA Ganas 


Musnad Ahmad 25722: Telah menceritakan kepada 
kami Yunus berkata: telah menceritakan kepada 
kami 'Imran bin Yazid telah menceritakan kepada 
kami Manshur dari Ibunya dari Asma' dia berkata: 

57 


"Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam berniat untuk melaksanakan haji." Asma 
berkata: "Beliau bersabda: "Barangsiapa 
memiliki hadyu (kewajiban menyembelih kambing) 
maka hendaknya ia tetap dalam ihramnya, dan 
barangsiapa tidak memiliki hadyu hendaknya ia 
bertahallul." 


Takhrij hadits: Menurut Syu'aib Al Arnauth hadits ini 
shahih 


Hadits #5 


Ba Gg KAS Ob ali gi dat Ugal Nk ea Oa 
ala a SA tdp OA 


Sunan Darimi 1863: Telah mengabarkan kepada kami 
Sa'id bin Amir dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas ia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bergurban dengan dua domba belang (warna putih 
lebih banyak dari yang hitam) dan bertanduk, beliau 
menyebut nama Allah dan bertakbir. Sungguh aku 
melihat beliau menyembelih keduanya dengan 
tangannya dengan meletakkan kakinya di pangkal 
leher domba tersebut." 


Menurut Husain Salim Asad Ad Daroni hadits ini 
shahihul isnad Muttafag (Bukhari dan Muslim) 


58 


Bab 13 
Hewan Ourban Badanah (Unta atau Sapi yang 
Gemuk) 


Hadits #1 


sa SSS ad WS Galah Oh SARI Wa NINA alua a 
Al dasi; asa AA ge Ake a a AA GE RI 
Den IA USAI 
ú gá aA TEN cu Gh Aka Uas Ul JS 
ih OA JIKA a Aa OK A bya gta ake AI Lola A Ogan 
kilang GAN italy SAN Gili JG AK Isli gú Jadi ġi 
na ER aa 

Ai i Úa Kata OS Jill, Ja 


Shahih Muslim 2128: Telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Yunus Telah menceritakan kepada 
kami Zuhair Telah menceritakan kepada kami Abu 
Zubair dari Jabir radliallahu 'anhu -dalam riwayat 
lain- Dan Telah meceritakan kepada kami Yahya bin 
Yahya -lafazh juga darinya- telah mengabarkan 
kepada kami Abu Khaitsamah dari Abu 
Zubair dari Jabir radliallahu 'anhu, ia berkata: Kami 
pergi haji dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersama-sama dengan kaum wanita dan anak- 
anak. Setelah sampai di Makkah, kami thawaf di 
Baitullah, Sa'i antara Shafa dan Marwah. Sesudah itu, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda 
kepada kami: "Siapa yang tidak membawa hadya 
(hewan gurban), dia boleh bertahallul." Lalu kami 
bertanya,  "Tahallul yang bagaimana wahai 
Rasulullah?" beliau menjawab: "Kalian sudah halal 
berbuat segalanya seperti sebelum ihram." Jabir 


59 


berkata: Maka kami pun menggauli isteri-isteri kami, 
memakai pakaian biasa (bukan pakaian ihram), dan 
memakai minyak harum. Ketika hari tarwiyah 
(tanggal delapan Hijriyah) tiba, barulah kami ihram 
untuk haji, tetapi kami tidak sa'i antara Shafa dan 
Marwah memadakan saja Sa'i yang pertama. 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
memerintahkan kami setiap tujuh orang bersama- 
sama menyembelih seekor Badanah (unta atau sapi 
yang gemuk) untuk gurban 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #2 


Jana OP A WA alla (a Sana SS 3 NN O ngi ma 
Pai ii Il aa po o Gé 
Da a aga La BAB aa Di Kd i 


a WG D 


a Ka NE rena aa 


Shahih Muslim 2325: Dan telah menceritakan 
kepadaku Muhammad bin Hatim Telah menceritakan 
kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij telah 
mengabarkan kepadaku Abu Zubair bahwa ia 
mendengar Jabir bin Abdullah berkata: "Kami 
bersekutu bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
di dalam haji dan umrah, yakni tujuh orang 
bergurban seekor Unta atau seekor Sapi." Kemudian 
seorang laki-laki bertanya kepada Jabir, "Bolehkah 
bersekutu dalam kambing sebagaimana bolehnya 
bersekutu dalam Unta atau sapi?" Jabir menjawab, 
"Tidaklah kami bersekutu, kecuali 
dalam Badanah (unta atau sapi)." Jabir juga turut 


60 


serata dalam peristiwa Hudaibiyah. Ia berkata: "Di 
hari itu, kami menyembelih tujuh puluh 
ekor Badanah (Unta atau sapi). Setiap tujuh orang 
dari kami bersekutu untuk gurban 
seekor Badanah (unta atau sapi)." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


A) gé Bh BIS AI aka Gi A EA Yr alun zana 


PERASA ya HA UR La Ge Oa de 
Aka ANE AR Ks pt a Cah AS ja AS 


Shahih Muslim 2330: Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada 
kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ziyad bin 
Jubair bahwasanya: Ibnu Umar mendatangi seorang 
laki-laki yang sedang menyembelih Badanah (hewan 
gurban berupa Unta atau Sapi) dengan diderumkan, 
maka ia pun berkata: "Sembelihlah dalam keadaan 
berdiri dan terikat, itulah sunnah Nabi kalian 
shallallahu 'alaihi wa sallam." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #4 


X5 WAS SKI AL) Gal Hp a Wita VEY Saga an 
se gi ge bedal ge SA gi ia oe gal je e gi 
Bs kang A Gud dai Gaag DAA La ak KAA, ak 
Sa y aiii d Jan HI Yan Gi adin gail da dlé 23 
61 


Sita AN Ogan plg ding a Ga dil Ogan WA Aas 
Ji Giga da Gig Sab katan Mi OS Ya gay dala Al 
Ga Y) ABS Y Gia Ega Ha uji És Id Game gl 
laa 539 GAJI Ie GAN ge iog ALA oh g5 as 
Ge Nasa Au OB JG) cal oh Al Ie be LK asii 
GP Ala ÒE dal be SARA UE Gol Sad Ga Ad gag Ali IS 
JB s Ú jaka pasii Ia Say Ad ASI 3 ilang Ale AI ika Gil 

Buya MA Se GA Al OE GAN Ge Ga Lal 


Sunan Tirmidzi 743: Telah menceritakan kepada 
kami Abdullah bin Abu Ziyad Al Kufi telah 


menceritakan kepada kami Zaid bin 
Hubab dari Sufyan dari Ja'far bin 
Muhammad dari Ayahnya dari Jabir bin 


Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
telah melaksanakan haji sebanyak tiga kali: dua kali 
beliau lakukan sebelum hijrah dan satu kali setelah 
hijrah beserta umrah dengan membawa enam puluh 
tiga ekor badanah (unta). Lalu Ali tiba dari Yaman 
dengan membawa sisanya, di antaranya terdapat unta 
Abu Jahal pada hidungnya terdapat lingkaran dari 
perak. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam menyembelihnya. Beliau juga memerintahkan 
(untuk mengambil) sebagian dari tiap-tiap unta untuk 
dimasak. Lalu beliau meminum kuahnya. Abu 'Isa 
berkata: "Ini merupakan hadits gharib dari hadits 
Sufyan, yang tidak kami ketahui kecuali dari hadits 
Zaid bin Hubab. Saya melihat Abdullah bin 
Abdurrahman meriwayatkan hadits ini dalam buku- 
bukunya, dari Abdullah bin Abu Ziyad. (Abu Isa At 
Tirmidzi) berkata: "Saya bertanya 
kepada Muhammad tentang hadits ini, namun dia 
tidak mengetahuinya dari hadits Ats Tsauri dari Ja'far 
dari ayahnya dari Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam. Saya melihat (Muhammad) tidak 
memasukannya dalam hadits yang mahfuzh, dia 


62 


berkata: 'Akan tetapi diriwayatkan dari Ats 
Tsauri dari Abu Ishag dari Mujahid secara mursal.'" 


Takhrij hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani hadits 
ini shahih, sedangkan menurut Abu Thahir Zubair 'Ali 
Zai hadits ini dha'if. 


Hadits #5 


di Saja BIS Gp iai Ulin GS USA NNYAY aaj dia 
Was gú OLS ag ilg Saka je Aa Ga Ja ÓÓ 
AI O sy JÅ OB Sa éh Gal tan DG KA A Jú igi 
Jú iiy WB JB G KAS (asa JADI alag aile AI la 

ai A SG ASI JG g Gél JB WI 


Musnad Ahmad 12312: Telah menceritakan kepada 


kami Hajjaj telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Qatadah dan Yazid bin 
Harun berkata: telah mengabarkan pada 


kami Syu'bah dari Qatadah dan Aswad yaitu 
Syadzadzah berkata: telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah berkata: telah memberitakan 
kepadaku Qatadah berkata: saya telah 
mendengar Anas Bin Malik berkata: Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wasallam bersabda pada seorang 
laki-laki yang menuntun untanya, "Naikilah". Dia 
menjawab, "Ini hanyalah badanah (unta yang hendak 
disembelih) E (Rasulullah Shallallahu'alaihi 
wasallam) bersabda, "Naikilah". Dia berkata: "Ini 
hanyalah badanah" (Rasulullah Shallallahu'alaihi 
wasallam) bersabda, "Naikilah, sekalipun unta 
sembelihan" pada ketiga kalinya. 


Takhrij hadits: Menurut Syu'aib Al Arnauth hadits ini 
sanadnya shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim 


63 


Bab 14 
Hewan Ourban Kuda 


Hadits #1 


Wika Gigit UAS SA bi ANA ia : DAN GA pasa 

laii e Aja iai a kaki A JG 556 dh Alia 

a Aa (paid! gE aie AS EM a JO gl b 
NAK Us alang aje 


Shahih Bukhari 5086: Telah menceritakan kepada 
kami Khallad bin Yahya berkata: telah menceritakan 
kepada kami Sufyan berkata: telah menceritakan 
kepada kami Hisyam bin Urwahia berkata: telah 
mengabarkan kepadaku Fatimah binti Al 
Mundzir isteriku, dari Asma binti Abu 
Bakar radliallahu 'anhuma, ia berkata: "Pada masa 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kami pernah 
menyembelih gurban berupa kuda, lalu kami pun 
memakannya." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #2 


rak Usia Gas Usa Ga Haa R GIS g= 


E 


Shahih Bukhari 5095: Telah menceritakan kepada 
kami Al Humaidi berkata: telah menceritakan kepada 
kami Sufyan berkata: telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Fatimah dari Asma ia berkata: 
"Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 


64 


kami pernah bergurban dengan menyembelih kuda, 
lalu kami pun memakannya." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


ci ahi Ge aia => dan KI bisa Mean aan 


HN A 


Musnad Ahmad 25744: Telah menceritakan kepada 
kami Waki' berkata: telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Fatimah binti Al 
Mundzir dari Asma' binti Abu Bakar dia berkata: 
"Kami bergurban (menyembelih) kuda pada masa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian 
kami memakan dagingnya, atau dari dagingnya." 


Takhrij hadits: Menurut Syu'aib Al Arnauth hadits ini 


sanadnya shahih sesuai syarat syaikhain (Bukhari 
dan Muslim). 


65 


Bab 15 
Bergurban Dengan Jadz'ah 


Hadits #1 


Gi Dae WS JL G3 SARA SAS NA GOA ama 
OB Ale AN ag el Ge a be AYI an be igi 
al AS ia ya dn AS La OS óy gias ae AI gia Hai D 
Lana UI a UEA Gila A6 Alah Ga GAN Ra 3 Ai a 
JE On Bang sa AA siga AB Elit! Ya Gas] TAN kadi Aa GA 
Ki be gi di GA Jai iel Gate ój OM a M3 
ANE AN ka GAN G edl Se yte de Giaa gú asy 

KAA Hita oag AKLA S5 all 313 33 ba alag 


Shahih Bukhari 5119: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan 
kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Zubaid Al Iyyami dari As 
Sya'bi dari Al Barra` radliallahu 'anhu dia berkata: 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada 
hari ini ('iedul adha) adalah mengerjakan shalat 
kemudian pulang dan menyembelih binatang qurban, 
barangsiapa melakukan hal itu, maka dia telah 
bertindak sesuai dengan sunnah kita, dan 
barangsiapa menyembelih biantang qurban sebelum 
(shalat ied), maka sesembelihannya itu hanya berupa 
daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada 
hubungannya dengan ibadah qurban sedikitpun." Lalu 
Abu Burdah bin Niyar berdiri seraya berkata: 
"Sesungguhnya aku masih memiliki jad'ah (anak 
kambing yang berusia dua tahun), maka beliau 
bersabda: "Sembelihlah, namun hal itu tidak untuk 
orang lain setelahmu." Muttharif berkata: 
dari 'Amir dari Al Barra, bahwa Nabi shallallahu 


66 


'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa 
menyembelih (hewan gurban) setelah shalat (ied) 
maka ibadah gurbannya telah sempurna dan dia telah 
melaksanakan sunnah kaum Muslimin dengan tepat." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #2 


Ge Alia Was A [ji W Eaa gl amaa 


GA Kd OB AA gale o iie de HAN iau be ai 
B aa 


Shahih Bukhari 5121: Telah menceritakan kepada 
kami Mu'adz bin Fadlalah telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Yahya dari Ba'jah Al Juhani dari 
‘Uqbah bin 'Amir Al Juhani dia berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membagi- 
bagikan binatang qurban kepada para sahabatnya, 
sementara 'Uqbah sendiri hanya mendapatkan Jad'ah 
(anak kambing yang berusia dua tahun), maka kataku 
selanjutnya: "Wahai Rasulullah, aku hanya 
mendapatkan jad'ah (anak kambing yang berusia dua 
tahun)?" beliau bersabda: "Berqurbanlah dengannya." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #3 


ay oe Èg Gis MI ig gyan WG SITT ga 
a ia pai! éj aie i (ga) ale o iie be ii dl de 


67 


en ee 


Shahih Bukhari 5129: Telah menceritakan kepada 
kami Amru bin Khalid telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari Yazid dari Abu Al Khair dari 'Ugbah 
bin “Amir radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam pernah menyerahkan sejumlah 
kambing kepadanya untuk dibagi-bagikan kepada 
para sahabat beliau sebagai binatang gurban, setelah 
dibagi-bagikan ternyata masih tinggal seekor anak 
kambing yang masih sangat muda, lalu hal itu 
diberitahukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam, maka beliau bersabda: "Bergurbanlah kamu 
dengan kambing tersebut." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #4 


SA MASA ya) USA oia Oh SARI Wa NAVY alua masa 
Lela aa at an 


Shahih Muslim 3631: Telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada 
kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Az 
Zubair dari Jabir dia berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kamu sembelih 
hewan untuk bergurban, melainkan hewan yang telah 
dewasa (Musinnah). Jika itu sulit kamu peroleh, 
sebelihlah jadz'ah." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


68 


Hadits #5 


3515 ye ASA GA! AA G3 cai Mita NP pel pan 
Ne an pk 
Dila aya sel pe (sa Alat ifa Haa Apa 
HA GA J Gil GAS Ga YK Ga oi GLS Yale óJ ál 
ai G3 Sana Gis Bang sai GE heis SM NG Sian 
OB aje oh elal ie (asal be SIS E Ga aal GI WS 
Asi Gan Y OB AN gp dag ade AU ska dl Opa GLA 
ai AA Ag a ó Os G ak OA JB gai ai 
AAA LA Aa KA S3 Ka 


Shahih Muslim 3625: Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada 
kami Husyaim dari Daud dari Asy Sya'bi dari Al Barra" 
bin 'Azib, bahwa pamannya, Abu Burdah bin Niyar, 
telah menyembelih hewan gurban sebelum Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam bergurban, maka dia 
berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini 
adalah hari dibagikannya daging (gurban), dan hari 
makan-makan. Oleh karena itu, saya berkeinginan 
untuk bergurban lebih dahulu supaya saya dapat 
memberi makan keluarga dan para tetanggaku." Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Ulangilah  gurbanmu." Dia berkata: "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki kambing 
yang belum cukup umur, dan dia lebih baik daripada 
dua ekor kambing." Beliau menjawab: "Itu adalah 
sebaik-baik gurban yang kamu lakukan, dan jangan 
sampai ada lagi orang yang berqurban 
dengan Jad'ah setelah kamu." Dan telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami Ibn Abu 


69 


'Adi dari Daud dari As Sya'bi dari Al Barra bin 
'Azib dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam pernah berkhutbah pada hari raya Ourban, 
lalu beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari 
kalian berqurban hingga selesai shalat." Barra 
berkata: "Lantas pamanku berkata: "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari 
dibagikannya daging gurban, dan hari makan- 
makan..., kemudian dia menyebutkan hadits yang 
serupa dengan hadits Husyaim." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


70 


Bab 16 
Hewan Ourban Betina 


Hadits #1 


SA SE SSS AI ge di baja SIA NY Yg Cah Ui 
$é giall Gali Oh UNAS SS Gagal al Oh Aa AA jp 
AN alah aa lisa E AE D ga 
E R ĵi Si 3 dl EA OLI gű AN sae dag 
Ap Ai balig a d ai a SAK isis Y JB Was Ag 
(ag 5E AN Sie Kimia Ali Gila SE aá; 


Sunan Abu Daud 2407: Telah menceritakan kepada 
kami Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada 
kami Abdullah bin Yazid, telah menceritakan 
kepadaku Sa'id bin Abu Ayyub, telah menceritakan 
kepadaku 'Ayyasy bin 'Abbas Al Oatbani, dari Isa bin 
Hilal Ash Shudafi, dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Aku diperintahkan pada hari Ourban untuk 
menjadikannya sebagai hari raya, Allah 'azza wa jalla 
telah menjadikannya untuk umat ini." Seseorang 
berkata: "Bagaimana pendapat anda jika aku hanya 
mendapatkan hewan qurban betina? Apakah aku 
boleh bergurban dengannya?" Beliau berkata: "Tidak, 
akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan 
kukumu, serta engkau gunting kumismu dan engkau 
cukur bulu kemaluanmu. Maka itulah gurbanmu yang 
sempurna di sisi Allah 'azza wajalla." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani 


hadits ini dha'f, sedangkan menurut Abu Thahir hadits 
ini shahih. 


71 


Hadits #2 


oi WS Je EN na è Oh basi ui: EVAN gill in 
o uts Ge Gl AN l Oh iaa AI IL hg 
Sa AN Ae Ie A JA Uh Keke Ge Gaga Ga 
a aal JAH a ka Al Ogan Ol pala ch 
Sa a era! 
Pen aa BI anja Balap al a, 

Jas 3 ăi 


Sunan Nasa'i 4289: Telah mengabarkan kepada 
kami Yunus bin Abdul A'la, ia berkata: telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, ia berkata: 
telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu 
Ayyub dan ia menyebutkan yang lainnya dari 'Ayyasy 
bin 'Ayyasy bin Abbas Al Qatbani dari Isa bin Hilal 
Ash Shadafi dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda 
kepada seseorang: "Aku diperintah untuk menjadikan 
hari qurban sebagai hari raya yang Allah Azza wa jalla 
jadikan untuk umat ini, " lalu seseorang berkata: 
bagaimana pendapatmu jika aku tidak mendapatkan 
kecuali hewan betina untuk diambil susunya, apakah 
aku menyembelihnya, beliau bersabda: "Tidak, tapi 
potonglah rambutmu, kukumu, kumismu dan bulu 
kemaluanmu maka itu adalah kesempurnaan 
gurbanmu disisi Allah Azza wajalla." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih. 


72 


Hadits #3 


Gp aih UAN sela ae da an Uta: TYY dala al Oa 
SA YEN ENYA MAT MAKA an 


Sunan Ibnu Majah 3122: Telah menceritakan kepada 
kami Hadiyyah bin Abdul Wahhab telah 
memberitakan kepada kami Al Fadl bin Musa telah 
memberitakan kepada kami Al Husain bin 
Wagid dari 'Ilba bin Ahmar dari Ikrimah dari Ibnu 
Abbas dia berkata: "Kami bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam dalam suatu perjalanan, 
kemudian beliau 
mendatangi hewan qurban (menyembelih). Maka 
kami turut berqurban dengan seekor 
unta betina untuk sepuluh orang dan seekor sapi 
untuk tujuh orang." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani 


hadits ini shahih, sedangkan menurut Abu Thahir 
Zubair 'Ali Zai hadits ini hasan. 


73 


Bab 17 
Ourban Seekor Kambing untuk Satu Keluarga 


Hadits #1 


be Uas JI WAS dai gal USA : OAT GIS maa 
SAI SNG Gie i Ga Aite G8 aga G8 pall 


Ui Ha alta dile AI Ata Ga 


Shahih Bukhari 1586: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Al 
A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah 
radliyallahu 'anha berkata: "Suatu kali Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam mempersembahkan 
hewan gurbannya berupa seekor kambing." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


giii Š sal AS SAN ARI AA : JÊNG Ganga gim 
Saat JÖ Al Ie baan AA Ola d Sala Wis 
CS Ca GI api ui ilk are Jan ó súc 
TI res 
aa aa a TE A 
Jaa udi MN A 153) À 183 Gila JA AI Xie a, 
a Ga sa J$ ~ pa Al oai ie TEA ar 
DE GE NA eY di Aloan gis oala Kan A 

alal) Jal ca 0 jêg Ayali o dil ae OS 383 talg 


74 


Sunan Tirmidzi 1425: Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Musa berkata: telah menceritakan 
kepada kami Abu Bakar Al Hanafi berkata: telah 
menceritakan kepada kami Adh  Dhahhak bin 
Utsman berkata: telah menceritakan 
kepadaku Umarah bin Abdullahia berkata: Aku 
mendengar Atha bin Yasar berkata: "Aku pernah 
bertanya kepada Abu Ayyub Al Anshari, 
bagaimana gurban yang dilakukan pada masa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" ia 
menjawab: "Seorang laki-laki menyembelih seekor 
kambing untuk dirinya dan keluarganya, mereka 
makan daging gurban tersebut dan memberikannya 
kepada orang lain. Hal itu tetap berlangsung hingga 
manusia berbangga-bangga, maka jadilah gurban itu 
seperti sekarang yang engkau saksikan (hanya untuk 
berbangga-bangga)." Abu Isa berkata: "Hadits ini 
derajatnya hasan shahih Dan Umarah bin Abdullah 
adalah orang Madinah, Malik bin Anas termasuk 
orang-orang yang telah meriwayatkan darinya. Hadits 
ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama', 
dan inilah pendapat Ahmad dan Ishag. Keduanya 
berdalil dengan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam, Bahwasanya beliau pernah bergurban dengan 
seekor kambing, lalu beliau bersabda: "Ini untuk 
orang-orang yang belum bergurban dari umatku." 
Sebagian ulama' berpendapat, "Seekor kambing tidak 
cukup kecuali untuk satu orang. Dan ini adalah 
Pendapat Abdullah Ibnul Mubarak dan selainnya dari 


kalangan para ulama'. 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih. 


75 


Hadits #3 


GE Gasa D yara A a NENG ayala ah De 

4) ska yah AN Usia) KOG aia gal OP dal a 

Aya BU au Giat Jai Got GA dlu ale 
Tety 


Sunan Abu Daud 2414: Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Ma'in, telah menceritakan kepada 
kami Hafsh dari Ja'far, dari ayahnya, dari Abu Sa'id, ia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
berqurban dengan seekor domba yang bertanduk 
yang sempurna tubuhnya, sekitar matanya hitam, dan 
perutnya hitam, serta berkaki hitam. 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih. 


Hadits #4 


al SI USS aalo Ga oaa e Ei; FIYA dala (pl ciu 
Wa PAN ge oigas be gaie d aaia ia asa 
SIS GK SA Ssi ui Ciu OG Juna Bg she ġe 
GS OB ala ae AN ka A Iga KE le Sa UAN 
bêg Aie HAN Aa lag ade AA ka Ga Ie A 
SA Jah Gal AS a Ó lki ai JA 


Sunan Ibnu Majah 3138: Telah menceritakan kepada 
kami Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah menceritakan 
kepadaku Adl Dlahak bin Utsman dari 'Umarah bin 
Abdullah bin Shayyad dari 'Atha bin Yasar dia 
berkata: "Saya bertanya kepada Abu Ayyub Al 
Anshari, "Bagaimanakah dengan hewan gurban kalian 


76 


pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" 
dia menjawab, "Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam seseorang bergurban dengan seekor kambing 
untuk dirinya sendiri dan keluarganya, lalu mereka 
memakan (sebagiannya) dan memberi makan kepada 
orang lain sehingga orang-orang pun bergembira 
karenanya. Dan hal itu terus berlanjut sebagaimana 
yang kamu lihat seperti saat ini." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani 
hadits ini shahih. 


Hadits #5 


R0 


Yasa OI BG Ak al D Kl ia: Ya JAN dala Gal Giaa 

é IN é Kra ve Par ye 45 laa ri Kisa YG 

UE bia alag ale AI ka AN a Sa SNG a 
Wala call 


Sunan Ibnu Majah 3087: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin 
Muhammad keduanya berkata: telah menceritakan 
kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al 
A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah dia 
berkata: "Suatu kali Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam mempersembahkan 
hewan gurban seekor kambing menuju Batiullah, 
beliau lalu memberi kalung pada leher hewan 
tersebut." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih. 


77 


Bab 18 
Nabi Bergurban dengan Dua Ekor 
Domba/Kambing 


Hadits #1 


WAS Gaal Gal G3 BOT WS YY JI ama 
DI II Yan Mera 
ea i ega 


Shahih Bukhari 5127: Telah menceritakan kepada 
kami Adam bin Abu Iyyas telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abdul 
Aziz bin Shuhaib dia berkata: saya mendengar Anas 
bin Malik radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam berqurban dengan dua ekor domba, 
sementara aku juga berqurban dengan dua ekor 
domba." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


us alas Was Ja i GA Was ONA IA aa 
Kean aka gA G AE gan odl E KA 
uiia dE AA) arang Ay oabi ké Ah 
oa Lag AN 


Shahih Bukhari 5138: Telah menceritakan kepada 
kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada 
kami Hammam dari Qatadah telah menceritakan 
kepada kami Anas radliallahu 'anhu bahwa Nabi 


78 


shallallahu 'alaihi wa sallam pernah 
bergurban dengan dua ekor domba yang warna 
putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya dan 
bertanduk, beliau meletakkan kaki beliau di atas 
rusuk domba tersebut lalu menyembelihnya dengan 
tangan beliau sendiri." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


iai be S3 USAI AA Oi cai WA TYT ala gana 
lag ae a ska ail Oia Au Mi gal be Gala e 
SAN 25193 LA Lg 25193 gű pa pasal KAN 
Ws Sani Si AA Wa 3 K3 An Mi again le kad 
Wii Catat Ma BAS Gagal Aa GA JAN al A NG 


ci Sl ga Alias Alang Ale AM la AN Ogah A Yi 
GA al SN AAS A G3 asa WA A33 JG Gd) ba Anak 
aka ala ale Al la ga e pal bê MG be aau é 

CET ANG a lala Using NGA gé 


Shahih Muslim 3636: Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada 
kami Waki' dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas dia 

berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam 
pernah bergurban dua ekor domba putih yang 
bertanduk." Anas melanjutkan, "Saya melihat beliau 
menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri 
sambil membaca basmalah dan takbir, dan dengan 
menginjakkan kaki di pangkal leher domba itu." Dan 
telah menceritakan kepada kami Yahya bin 
Habib telah menceritakan kepada kami Khalid -yaitu 
Ibnu Al Harits- telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah telah mengabarkan 


79 


kepadaku Oatadah dia berkata: saya 
mendengar Anas berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam pernah bergurban...seperti hadits di 
atas." Syu'bah berkata: "Lalu saya bertanya, "Apakah 
kamu sendiri yang mendengar dari Anas?" dia 


menjawab, "Ya." Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu 
'Adi dari Sa'id dari Qatadah dari Anas dari Nabi 


shallallahu 'alaihi wa sallam seperti hadits di atas, 
namun dia menyebutkan, "Dengan mengucapkan 
bisimillah dan Allhu akbar." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #4 


(a AN Si USIA aa Gp Oa SK AY alua gana 
be hui o gy e Aa | gl iga IE JB hg 
A) Alas Ale Al Aia ai Ogan Ol iiae de ya oi 82 
4 la Aga a Nia AA DGN Gia å Ua GR AI 
AS abal OBB Aoa! gala AANG GI OB Ag Ani 
SANA pala JBS aa Si karna GR Sal, uii dai 

44 Alan Si Kah AA ag SARA lg MAA bya Ui 


Shahih Muslim 3637: Telah menceritakan kepada 
kami Harun bin Ma'ruf telah menceritakan kepada 


kami Abdullah bin Wahb dia 
berkata: Haiwah berkata: telah mengabarkan 
kepadaku Abu Shahr dari Yazid in 


Ousaith dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah 
menyuruh untuk 
diambilkan dua ekor domba bertanduk yang di 


80 


kakinya berwarna hitam, perutnya terdapat belang 
hitam, dan di kedua matanya terdapat belang hitam. 
Kemudian domba tersebut di serahkan kepada beliau 
untuk digurbankan, lalu beliau bersabda kepada 
'Aisyah: "Wahai 'Aisyah, bawalah pisau kemari." 
Kemudian beliau bersabda: "Asahlah pisau ini dengan 
batu." Lantas 'Aisyah melakukan apa yang di 
perintahkan beliau, setelah di asah, beliau 
mengambilnya dan mengambil domba tersebut dan 
membaringkannya lalu beliau menyembelihnya." 
Kemudian beliau mengucapkan: "Dengan nama Allah, 
ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga 
Muhammad, dan ummat Muhammad." Kemudian 
beliau bergurban dengannya." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #5 


ah AA 3 na da Aa Ga | A o 
TASE Ar 33 SU Hang SAN Tt Lea KA 


Sunan Nasa'i 4311: Telah mengabarkan kepada 
kami Outaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari Oatadah dari Anas, ia berkata: 


Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
berqurban dengan dua ekor kambing  kibas yang 
bertanduk, beliau menyembelihnya dengan 


tangannya, mengucapkan bismillah dan bertakbir 
serta meletakkan kakinya pada samping leher. 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih. 


81 


Bab 19 
Nabi Bergurban Sapi 


Hadits #1 


Wita Jelai) (ji Aya fa Ato, GA sam 


aie a Gan) oi be AE gal be Sl AA Cah 3 
haa gain alag Sale alé Ši ia AN Ogan, aka gi 
Re ab 
Be i paes par DA BS dg A 
kal | slah ang Ap OS A Nas GAN Te 
Ne f 
E ea mamah 


Shahih Bukhari 1450: Telah menceritakan kepada 
kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib telah menceritakan kepada 
kami Ayyub dari Abu Oalabah dari Anas radliyallahu 
'anhu berkata: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam melaksanakan shalat Dhuhur, sedangkan kami 
bersama Beliau, di Madinah empat raka'at dan shalat 
'Ashar di Dzul Hulaifah dua raka'at. Kemudian Beliau 
bermalam disana hingga pagi. Kemudian mengendara 
tunggangannya hingga siang hari saat tiba di padang 
sahara lalu Beliau memuji Allah, bertasbih dan 
bertakbir kemudian berihram (berniat) haji dan 
'umrah begitu juga orang-orang ikut berihram. Ketika 
kami telah tiba (di Makkah), Beliau memerintahkan 
orang-orang agar bertahallul hingga tiba hari tarwiah 
(tanggal 8 Dzul Hijjah), orang-orang berihram untuk 
niat haji. Anas radliyallahu 'anhu berkata: "Kemudian 


82 


Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bergurban dua ekor 
sapi dengan tangan Beliau sendiri sambil berdiri. 
Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam juga 
menyembelih dua ekor kambing yang gemuk". 
Berkata Abu 'Abdullah Al Bukhari: Sebagian mereka 
berkata: hadits ini dari Ayyub dari seseorang dari 
Anas. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


Upah Gala Gp Al SS SAK OA GKI za 
SE GAN II ye ci gan bE yau VI RN be Ula 
A JAn a ÚRA Yai Gie AM Gada) Adila Caraka 
II a A ale a ia 

aile aje AI A A D san al Aka bya Úi Lali gaii 
E Ca Wo Aa GR Ai da 
Ia La Sal oh eab AN a5 UE gati SIG Tag ¿i 
OB dala Ge Alang aie : a ska ai) Ogah AS JB 

AgA 9 Ae usah SESI gá palal AS GA 


Shahih Bukhari 1594: Telah menceritakan kepada 
kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada 
kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari'Amrah binti 
'Abdurrahman berkata: Aku mendengar “Aisyah 
radliyallahu 'anha berkata: Kami keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada lima 
hari terakhir bulan Dzul Ga'dah yang tujuan kami 
tidak lain kecuali untuk menunaikan haji. Ketika kami 
sudah dekat dengan kota Makkah, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan: 
"Barangsiapa yang tidak membawa Hadyu (hewan 


83 


gurban) apabila telah thawaf di Ka'bah Baitullah dan 
sa'iy di bukit Shafaa dan Marwah hendaklah dia 
bertahallul." 'Aisyah radliyallahu 'anha berkata: 
Ketika hari Nahar kami dikirimi daging sapi lalu aku 
bertanya: "Apa ini?" Dia menjawab: 
"Ini qurban Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam 
atas nama isteri-isteri Beliau." Yahya berkata: Lalu 
aku ceritakan kepada Al Qasim, maka dia berkata: 
"Dia menyampaikan hadits kepadamu secara 
langsung?" 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


84 


Bab 20 
Ourban secara Bersekutu/Berserikat 


Hadits #1 


pa Ga dea Ga Was : :YOVvo GIS masa 
Lagi AI Gan oe Gi Gl Ji boag sil UEA ka iya 
20 3 5535 kà JG giil be ailas go gagala iil be 
i GH Sad WAS Is Ji es a ji aa ji 


pke Gal Sa iin dala P Gusi US akal) 

a ia p panil gal Ala SN AA MGG KAS Legit AI ea 

sya ma be DI aa Oh k33 ASI dús gú lag Ale 
Dia kn A 


Shahih Bukhari 1575: Telah menceritakan kepada 
kami Ishag bin Manshur telah mengabarkan kepada 
kami An-Nadhar telah mengabarkan kepada 
kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu 
Jamrah berkata: Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas 
radliyallahu 'anhuma tentang muth'ah (haji tamattu'), 
Maka dia memerintahkan aku untuk 
melaksanakannya.Dan aku bertanya pula kepadanya 
tentang Al Hadyu (hewan gurban), maka dia berkata: 
"Untuk Al Hadyu boleh unta, sapi atau kambing atau 
bersekutu dalam darahnya (kolektif dalam 
penyembelihannya)." Dia berkata: "Seakan orang- 
orang tidak menyukainya. Kemudian aku tidur lalu 
aku bermimpi seakan ada orang yang menyeru: "Haji 
mabrur dan tamattu' yang diterima". Kemudian aku 
menemui Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma lalu aku 
ceritakan mimpiku itu, maka dia berkata: "Allahu 
Akbar, ini sunnah Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wa 
sallam". Dia berkata: Dan berkata Adam, Wahb bin 
Jarir dan Ghundar dari Syu'bah dengan redaksi: 
"Umrah mutagabbalah dan haji mabrur". 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 
85 


Hadits #2 


Jana Oh SAR USS ada G3 Sana SS 3 TTS aa ea 
JAN aa A SEIN A AN A Ge 
DAA gå U A yA al By Kay 


"elo 


In Aan RN Sena 


Shahih Muslim 2325: Dan telah menceritakan 
kepadaku Muhammad bin Hatim Telah menceritakan 
kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij telah 
mengabarkan kepadaku Abu Zubair bahwa ia 
mendengar Jabir bin Abdullah berkata: 
"Kami bersekutu bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam di dalam haji dan umrah, yakni tujuh orang 
bergurban seekor Unta atau seekor Sapi." Kemudian 
seorang laki-laki bertanya kepada Jabir, 
"Bolehkah bersekutu dalam kambing sebagaimana 
bolehnya bersekutu dalam Unta atau sapi?" Jabir 
menjawab, "Tidaklah kami bersekutu, kecuali dalam 
Badanah (unta atau sapi)." Jabir juga turut serata 
dalam peristiwa Hudaibiyah. Ia berkata: "Di hari itu, 
kami menyembelih tujuh puluh ekor Badanah (Unta 
atau sapi). Setiap tujuh orang dari 
kami bersekutu untuk gurban seekor Badanah (unta 
atau sapi)." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


Ja ih Masa Wida pala di AA EA 3 SITI ea 
Al Ie G3 AS pasa AI Bi al Vi BA Oil Goal 


86 


¿j ciki II Goal OB gag ale AI ia Ga A Gp BAK 
BN 3 


Shahih Muslim 2326: Dan telah menceritakan 
kepadaku Muhammad bin Hatim Telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Bakr telah mengabarkan 
kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada 
kami Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin 
Abdullah menceritakan tentang haji Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam. ia berkata: "Beliau memerintahkan 
kami ketika bertahallul untuk menyembelih 
hewan gurban. Dan di antara kami ada sekelompok 
orang yang  berkumpul/berserikatuntuk satu 
hewan gurban, tepatnya, saat beliau memerintahkan 
mereka bertahallul dari ibadah haji." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #4 


USS daya ja GAN jus 5 Ws NENG Gia pl) Di 
Gé aal cy sile gé dy gh gdl AA dai 
da ig Kata BOR gi UR A asi jin gi 
GP da OE Gatal! saa gl GP UN A ne sl JG bye 
D Puan cal ca Cu (ine 5) Ju Gagal gl; KA 
Gaya a dyas Ea Y) Ai RAY Se 


Sunan Tirmidzi 1421: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Ammar Al Husain bin Huraits berkata: telah 
menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Musa dari Al 
Husain bin Wagid dari Ilba bin 
Ahmar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: 


87 


"Kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam dalam perjalanan, lalu tibalah hari Idul Adhha. 
Kami lalu berserikat bergurban seekor sapi untuk 
tujuh orang dan seekor unta untuk sepuluh orang." 
Abu Isa berkata: "Dalam bab ini ada hadits serupa 
dari Abul Asad As Sulami dari bapaknya dari 
kakeknya, dan hadits Abu Ayyub." Abu Isa berkata: 
"Hadits Ibnu Abbas derajatnya hasan gharib, dan 
kami tidak mengetahui hadits tersebut kecuali dari Al 
Fadhl bin Musa." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih 


Hadits #5 


o Al ue (ji KA Up : TAN abal yi 
Oi in ah A Di Dai Wita OB labé 
UA JB oke ojl Op Kake ê yadi o shie če sl 

kalis Gp a e ja aa E 


Sunan Nasa'i 4316: Telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Abdul 'aziz bin Ghazwn, ia 
berkata: telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin 
Musa dari Husain yaitu Ibnu Wagid dari 'Ilba' bin 
Ahmar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: kami 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
ketika melakukan safar lalu datang hari Ourban, 
kemudian kami menyembelih seekor unta dari 
sepuluh orang dan seekor sapi dari tujuh orang. 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih 


88 


Bab 21 
Menyembelih Hewan Sebelum Shalat Ied 
Dianggap belum Bergurban 


Hadits #1 


daa be Jaya Ws gú Oli MAA: Ah T aaa pasa 
Ca ki Ji kie a gan E ea GE gai Ge 
aka ba JS 5 SILAM kk AYI ap dig ale AN aka 
A pua JB Ai dag BAN Tal b UK Blus UAS 
Usia Ge JUS e 63 8353 sal aan NG SKA i 
ayas JSI Ag pall Oj Gige Akal OB ALS Eks AA al 
BIAR GA SAYA Ai OS AM OS Ul Sya, 
Gi (ji Al Jsi G A GELI gú Pali gal dl 0 
Mak JÓ Se UAS ba Gl) Taal Ga kêda Ul lia 
any aa) be GAS 


Shahih Bukhari 902: Telah menceritakan kepada 
kami 'Utsman berkata: telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Asy Sya'bi dari Al Bara' 
bin 'Azib radliyallahu 'anhu, ia berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan khutbah 
pada hari Raya Qurban (Idul Adlha) setelah 
melaksanakan shalat. Beliau bersabda: "Barangsiapa 
melaksanakan shalat seperti shalat kami dan 
melaksanakan manasik seperti manasik kami maka 
dia telah melaksanakan manasik (menyembelih 
qurban). Dan barangsiapa menyembelih qurban 
sebelum shalat berarti dia malaksanakannya sebelum 
shalat, dan berarti dia belum melaksanakan manasik 
(bergurban)." Abu Burdah bin Niyar, paman Al Bara', 
berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih 
dua ekor kambing sebelum shalat, dan yang aku 
ketahui bahwa hari ini adalah hari kita bergembira 
dengan makan dan minum. Dan aku menyukai bila 


89 


dua ekor kambingku itu menjadi yang pertama 
disembelih di rumahku lalu aku memasaknya dan 
menikmatinya sebelum aku berangkat untuk shalat!" 
Beliau bersabda: "Kambingmu setatusnya adalah 
kambing yang disembelih untuk diambil dagingnya 
(bukan daging gurban)." Laki-laki itu berkata lagi: 
"Wahai Rasulullah, kami masih memiliki anak 
kambing yang dia lebih kami cintai dari dua ekor 
kambing tadi. Apakah aku dibolehkan bergurban 
dengannya?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
menjawab: "Ya, akan tetapi tidak boleh untuk 
seorangpun setelah kamu." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


BEN a Lag Oh ARI SR: NANG plan aa 
BA OB sja bii, ALE Gal ge Ums aja Hi a 
Oya JË Ji pil GA si dE Sa gé pal Gi daaa 
ba Kh Sel SDN AN ga Hip AA gag UK da pi 
Sa Oli Afita aling ale AN ka AN Ogan GS dilan 
YOGA gas Jú AD SAI ALA da Gi ga ieie 
5) coli al Ogan GS JB Al gan ya Mad) Carl GA 
Smg AB AE AI Gali AA Laga ppt) alay adle 

25 b Was Wika Gil ae i Sasa EK ajal Jó 
ka AN Ogan Ol Ma ji gal be asa e Alang Ds) Ws 
Ol BIAN JS aS ba ala ahs g ka klang Ale AN 
ai Na) Ry aie oil Sasa aa JS BA g 
Yi Yasa Up hai Was WISSE é A aa Was Gatal 
Ala aa AA ta Di, a ea 


90 


JS ba OB IN Ol AS AI Tao AG OS An Ah 
lagan diy 83 g i Ar 


Shahih Muslim 3630: Dan telah menceritakan 
kepadaku Yahya bin Ayyub dan 'Amru An 
Nagid serta Zuhair bin Harb semuanya dari Ibnu 
'Ulayyah sedangkan lafadznya dari Amru, dia berkata: 
telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 
Ibrahim dari Ayyub dari Muhammad dari Anas dia 

berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda pada hari Iedul Adlha: 
"Barangsiapa menyembelih hewan qurban sebelum sh 
alat Ied, hendaknya ia mengulanginya lagi." Tiba-tiba 
seorang laki-laki berdiri seraya berkata: "Wahai 
Rasulullah, bukannya ini adalah hari-hari 
dibagikannya daging qurban!" Kemudian 
menyebutkan kebutuhan tetangganya akan daging, 
dan seakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
pun membenarkannya." Laki-laki itu berkata: "Saya 
memiliki Jad'ah yang lebih saya sukai dari pada dua 
ekor kambing biasa, maka apakah saya 
harus menyembelihnya?" Anas berkata: "Maka beliau 
memberi keringanan kepadanya (untuk 
bergurban dengan Jad'ah)." Anas berkata: "Saya tidak 
tahu, apakah keringanan tersebut khusus untuk 
dirinya atau untuk yang lain juga." Anas berkata lagi, 
"Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
kembali menuju dua ekor kambing 
dan menyembelihnya, maka orang-orang sama 
mengambil kambingnya masing-masing, setelah itu 
mereka membagi-bagikan dagingnya." Telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid Al 
'Ubari telah menceritakan kepada kami Hammad bin 
Zaid telah menceritakan kepada 
kami Ayyub dan Hisyam dari Muhammad dari Anas 

bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam shalat kemudian berkhutbah, lalu beliau 


91 


memerintahkan bagi siapa yang telah 
bergurban sebelum shalat ied, untuk 
mengulangi gurbannya...kemudian dia menyebutkan 
seperti hadits Ibnu 'Ulayyah." Dan telah menceritakan 
kepadaku Ziyad bin Yahya Al Hassani telah 
menceritakan kepada kami Hatim -yaitu Ibnu 
Wardan- telah menceritakan kepada 
kami Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin 
Malik dia berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam sedang berkhutbah pada hari raya 
Adlha, tiba-tiba beliau mencium bau daging (yang 
baru disembelih), maka beliau melarang mereka 
untuk menyembelih terlebih dahulu, sabdanya: 
"Barang siapa terlanjur berqurban, hendaknya ia 
mengulangi qurbannya..., kemudian dia menyebutkan 
seperti hadits keduanya." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


D Osaka Gol AA H3 le EK VEYA an II Gw 

TE Sa AA E GAN GE da gl o) 3S DE kal 
GAY Ja asi à glag Ale a oia AN Olah Ghi 
AN Aa IS Al Ogan G OLS NS AE OI giai is ii 
Saba I SJ Aly lal pala a ilge Gila Baka ai 
JA As gi sa dl Os) G Oli JAN LX Sela JL 
KI YG Mani GA gag kai OB GAM AI GELI Ha 
g aea gils Sa Jala bê Al A O daa 
RA Ia a gal Jú SG D aa Ol) PASI 
Aa a ji Se a le Dang raaa a 
DY alal) Jal da FB Gad) BA kah AS yaa; 
ine gal JG AIA I Yi 383 ASI adha IS ga i sa 


92 


GN La lúg jail Sa SAN GAY Ol lali Ya anal 5 
Ola ba bs) 


Sunan Tirmidzi 1428: Telah menceritakan kepada 
kami Ali bin Hujr berkata: telah mengabarkan kepada 
kami Isma'il bin Ibrahim dari Dawud bin Abu 
Hind dari Asy Sya'bi dari Al Bara bin Azib ia berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhuthbah 
di hadapan kami pada hari Nahr (Idul Adhha), beliau 
mengatakan: "Jangan sekali- 
kali menyembelih hewan gurban hingga kalian selesai 
melaksanakan shalat." Al Bara” berkata: "Pamanku 
lalu bangkit dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ini 
adalah hari di mana orang-orang bosan dengan 
daging. Untuk itu aku segerakan memotongnya untuk 
aku berikan kepada keluarga dan tetanggaku (karena 
mereka belum merasakan bosan)." Beliau menjawab: 
"Ulangilah sembelihanmu dengan yang lain." 
Pamanku berkata lagi, "Wahai Rasulullah, aku 
mempunyai kambing muda betina, yang (dagingnya) 
lebih baik dari pada dua ekor tua kambing jantan. 
Apakah aku boleh menyembelihnya?" beliau 
menjawab: "Ya. itu adalah sebaik-baik gurbanmu. Dan 
setelahmu ini, anak kambing yang berumur enam 
sampai setahun tak lagi dianggap memadai (untuk 
bergurban)." Ia berkata: "Dalam bab ini ada hadits 
serupa dari Jabir dan Jundub, Uwaimir bin Asygar, 
Ibnu Umar dan Abu Zaid Al Anshari." Abu Isa berkata: 
"Hadits ini derajatnya hasan shahih, dan menjadi 
pedoman amal menurut sebagian ulama, yakni 
bahwa bagi penduduk kota tidak boleh melaksanakan 
pemotongan hewan hingga imam selesai shalat. 
Sementara sebagaian ulama yang lain memberi 
keringanan bagi penduduk kampung 
untuk menyembelih gurban setelah terbitnya fajar. 
Dan Ini adalah pendapat Ibnul Mubarak.", Abu Isa 
berkata: "para ulama' telah bersepakat bahwa tidak 


93 


sah bergurban dengan hewan yang berumur enam 
bulan hingga satu tahun dari jenis kambing, dan 
mereka berkata: berqurban dengan hewan yang 
berumur enam hingga satu tahun hanya sah dari jenis 
domba". 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih. 


Hadits #4 


Was oai 5 WAS Ska WAS YENA TA gal giu 
Ta ab a a 


Sa Ad alaa aa LAN Gi alas aan 
Pan oil ZA Ol OB Sus i ANG AN Dyang G OS Ji 
Ñ SNI kG Asa yag gl ay ga b eng 
ó ab aal is Aki akang ale AN ka AN Yyang IG il 23 
di Yi bjt Yeh ARI il ya YA yag ieis WE jae 

dasa aal Ge GRI Op A 


Sunan Abu Daud 2418: Telah menceritakan kepada 
kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu 
Al Ahwash, telah menceritakan kepada kami Manshur, 
dari Asy Sya'bi, dari Al Bara, ia berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam berkhutbah kepada kami 
pada hari penyembelihan ('idul Adlha) setelah 
melakukan shalat. Beliau berkata: "Barangsiapa yang 
melakukan shalat seperti shalat kami 

dan menyembelih sembelihan kami maka sungguh ia 
telah melakukan qurban, dan barang siapa 
yang menyembelih sebelum shalat maka hal itu 
adalah kambing daging (untuk dimakan dagingnya 
saja)." Kemudian Abu Burdah bin Diyar berdiri dan 


94 


berkata: "Wahai Rasulullah, aku 
telah menyembelih sebelum keluar untuk 
melakukan shalat, dan aku telah mengetahui bahwa 
hari ini adalah hari makan dan minum, maka aku 
segerakan penyembelihan tersebut, lalu aku makan 
dan memberi makan keluarga serta tetanggaku. Lalu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Itu 
adalah kambing untuk dimakan dagingnya saja." 
Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya bagiku 
kambing yang berumur satu tahun lebih baik 
daripada dua kambing daging (yang dimakan 
dagingnya saja)." Al Bara” berkata: "Apakah sah 
bagiku?" Beliau berkata: "Ya, Dan tidak sah untuk 
seorang pun setelahmu." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini Shahih. 


Hadits #5 


aga Ge Kla Ps Waa gú Aa Uya : YYY Ai Gia 
Al arire Al dl GA A A Gaai gi sitia A o ol 
gá Ala LA A8 call Kú an CS A aa ale 
AS gi kag ale AI ka SANA Gu a 
US bas SA A kei i BIL Dih a ya OB KAN Di 
das e AN Alah AE FA Uta D PAN Al 


Sunan Nasa'i 4322: Telah mengabarkan kepada 
kami Outaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari Al Aswad bin Qais dari Jundub 
bin Sufyan, ia berkata: kami telah bergurban bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari 
'idul Adhha, ternyata terdapat beberapa orang yang 
telah menyembelih gurban mereka sebelum melakuka 
nshalat, kemudian tatkala beliau pergi Nabi 


95 


shallallahu 'alaihi wa sallam melihat mereka 
telah menyembelih sebelum melakukan shalat, lalu 
beliau bersabda: "Barang siapa 
yang menyembelih sebelum melakukan shalat maka 
hendaknya ia menyembelih yang lain sebagai 
gantinya dan barang siapa yang 
belum menyembelih hingga melakukan shalat maka 
hendaknya ia menyembelih dengan menyebut nama 
Allah 'azza wajalla." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih. 


96 


Bab 22 
Menyembelih Qurban sebelum 
Melempar Jumrah 


Hadits #1 


cal us SU ia gű Dekan) as AN Gal Ta 
a AN LE be AN an a be ei 
(Iss AS à aig alay Ale AN ka AN Ogan éj pa 
a o aa Salah yai Al OB ORG salad Ai pal Ass 
Gal èj Ob bata asi Al Mah JAN Al GOA YG maa Ma 
A bE lag dala AN Celta (gali Oia Ud GOA NG ay JÚ 

ZA Yy Jil AN, 


Shahih Bukhari 81: Telah menceritakan kepada 
kami Isma'il berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Isa bin Thalhah 
bin Ubaidillah dari Abdullah bin 'Amru bin Al 
'Ash bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
berdiri di Mina pada haji wada' memberi kesempatan 
kepada manusia untuk bertanya kepada beliau. Lalu 
datanglah seseorang dan berkata: "Aku tidak 
menyadari, ternyata saat aku mencukur rambut aku 
belum menyembelih." Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam bersabda: "Sembelihlah, tidak apa-apa." 
Kemudian datang orang lain dan berkata: "Aku tidak 
menyadari, ternyata ketika berqurban aku 
belum melempar (jumrah)." Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam bersabda: "Lemparlah dan tidak apa-apa." 
Dan tidaklah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
ditanya tentang sesuatu perkara sebelum dan 
sesudahnya kecuali beliau menjawab: "Lakukanlah 
dan tidak apa-apa." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 
97 


Hadits #2 


be Š sd Gol Gaga Oh RI WA AT Y ii aga 
JG Lai AA Ga GE oil a GE ai’ oi Jajal Ie 
GAY OB gan b UB 553 ala AE a eka Gill OR 
Y Jú gal SIB LA MEGAN OB gal Ol Ja Sala gú 
oil oe she Gaal AA oil be GL aa LE dús OA 
Ka NG gag Ae Gala Ga CE Legi AI Ga pa 
oka ai GE Kane Cal e she be AA (jl ES AN ii 
Ina GP AMA GI USIA sana GS bloj oae dús Alang dala a 
aie i alta Gani Ce Lagi AN aah GE yah OS MEA Oh 
eks je paia Gi eg ata o ya de Man NG alang 

alag ale il da Hail! je AAS AN Gang a Ge 


Shahih Bukhari 1607: Telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Yunus telah mengabarkan kepada 
kami Abu Bakar dari 'Abdul 'Aziz bin Rufai' dari 
'Atha' dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma: Ada 
seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam: "Aku berziarah (ke Ka'bah untuk 
thawaf) sebelum aku melempar jumrah?". Beliau 
bersabda: "Tidak dosa". Orang itu berkata lagi: "Aku 
mencukur rambut sebelum aku menyembelih 
hewan gurban?". Beliau bersabda: "Tidak dosa". 
Orang itu berkata lagi: "Aku menyembelih 
hewan qurban sebelum aku melempar jumrah?". 
Beliau bersabda: "Tidak dosa". Dan berkata 
'Abdurrahim Ar Raziy dari Ibnu Khutsaim telah 
mengabarkan kepada saya 'Atha' dari Ibnu 'Abbas 
radliyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam. Dan berkata: Al Oosim bin Yahya telah 
menceritakan kepadaku Ibnu Khutsaim dari “Atha 
dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam, Dan berkata 'Affan, (Abu 'Abdullah Al 
Bukhariy berkata:): "Aku mengira dia mendapatkan 


98 


kabar dari Wuhaib." Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Khutsaim dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 
'Abbas radliyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam. Dan berkata Hammad dari Oais bin 
Sa'ad dan 'Abbad bin Manshur dari 'Atha' dari Jabir 
radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


ang ON UAN AI BAR SR: NY Y alua maa 
A Ga Asih 6 ine AA ei ol OP bia gagi 
AA eh AN Oa Ca Na malh A 

G kala JA Oya Alis Gas Gili alat) le day le 
Alda Aa Sa Ada 
SAI Gila OM EDA Ya ad a la Al Os) Mi 
Jaka sat Ol ga Sala lah g NG) SAR a A Di 
Os) gg YI tatil gasi di oa Pn 
SAN bas USS goa Yy A lahi a ae A ola AN 
das Sis A OI OS ka óE al BM Ga HA 
PA GAN Ii 


Shahih Muslim 2302: Dan telah menceritakan 
kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan 
kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan 
kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan 
kepadaku Isa bin Thalhah At Taimi bahwa ia 
mendengar Abdullah bin Amru bin Ash berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berhenti di 
atas kendaraannya, lalu orang-orang pun mulai 
bertanya kepada beliau. Salah seorang dari mereka 


99 


bertanya, "Sungguh, saya tidak mengerti, bahwa 
melempar jumrah itu sebelum menyembelih hewan 
gurban sehingga saya menyembelih hewan gurban 
sebelum melontar jumrah.” Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam menjawab: "Tidak mengapa, 
sekarang melontarlah." Abdullah bin Amru berkata: 
Orang lain mulai bertanya, "Sesungguhnya saya tidak 
mengerti bahwa penyembelihan gurban itu sebelum 
mencukur rambut sebelum menyembelih gurban? 
Beliau menjawab: "Tidak mengapa, sekarang 
sembelihlah hewan gurbanmu." Abdullah bin Amru 
berkata: Pada hari itu, tidaklah aku mendengar beliau 
ditanya tentang sesuatu yang dilupakan atau tidak 
dimengerti oleh seseorang (seperti mendahulukan 
sebagian amalan sebelum amalan lain dan 
sebagainya) melainkan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam menjawab: "Tidaklah mengapa, lakukanlah 
itu sekarang." Telah menceritakan kepada 
kami Hasan Al Hulwani Telah menceritakan kepada 
kami Ya'qub Telah menceritakan kepada kami 
bapakku dari Shalih dari Ibnu Syihab sebagaimana 
hadits Yunus, dari Zuhri hingga akhir sanad. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #4 


AN ah Jajal Ate USIA aka gil Kg | YAYA ela oiu 
o dl e ya yh ulas b GAN bb b palal kalu 
3 saa Sio iag ale AI a Ogah lg OB a 
DI aa da da Olah Jus 

Zoa Yy dai Já T) AN Y5 a sig Kl 


100 


Sunan Darimi 1828: Telah mengabarkan kepada 
kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada 
kami Abdul Aziz yaitu Ibnu Abu Salamah Al 
Majisyun dari Az Zuhri dari Isa bin 
Thalhah dari Abdullah bin 'Amru, ia berkata: Aku 
melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berada di jumrah ketika ditanya, seseorang berkata: “ 
Wahai Rasulullah saya menyembelih sebelum 
melempar jumrah.” Beliau bersabda: "Tidak mengapa, 
lemparlah." Orang yang lainnya bertanya, "Wahai 
Rasulullah saya mencukur rambut sebelum 
menyembelih.” Beliau menjawab: "Tidak mengapa, 
sembelihlah." Dan tidaklah beliau ditanya mengenai 
sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan, melainkan 
beliau menjawab: "Tidak mengapa, lakukanlah." 


Takhrij Hadits: Menurut Husain Salim Asad Ad Daroni 
hadits ini shahihul isnad Muttafag 


Hadits #5 


OS pál ii al WS Gani) Sie SKK : #1009 dani Aina 
BOB IKI Ol a opa Sae GE AAL A GE GA 
JA IE IR Y5 ebl IE and Ol gi Sa a al i Isa) 
Bag IL GA V3 AN Oa Ja Af JA GA Ai On G 

KA ON da) SA Ya ah da 


Musnad Ahmad 6509: Telah menceritakan kepada 
kami Abdurrahman telah menceritakan kepada 
kami Malik bin Anas dari Az Zuhri dari Isa bin 
Tholhah dari Abdullah bin 'Amru berkata: bahwa 
seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak 
sadar, aku telah menyembelih gurban sebelum 
melempar.” "Kalau begitu lemparlah jumrah dan 
kamu tidak ada dosa." Jawab Nabi. Sahabat yang lain 

101 


berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah berthallul 
padahal belum menyembelih gurban." "Kalau begitu 
bergurbanlah dan kamu tidak ada dosa." Jawab Nabi. 
Maka setiap Nabi ditanya tentang sesuatu baik yang 
telah dikerjakan ataupun belum, beliau selalu 
menjawab: "kerjakanlah dan kamu tidak ada dosa." 


Syu'aib Al Arnauth sanadnya shahih sesuai syarat 
Syaikhain 


102 


Bab 23 
Menyembelih Ourban setelah Melempar 
Jumrah Agabah Sewaktu Haji 


Hadits #1 


EI Se Wa AN bp MAA BKK 3: YYI4 alua a 
Na A 
ba A sa SA Gi 3. a 3 yaa A) alag A 1 
Gas Kah Gas Aki GIS dal) GE ox J5 Gala AKI, 
AM bel Asih sil Oa Ola “ASI Ba Ga! BERA 


Shahih Muslim 2299: Dan telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Muhammad dari Anas bin Malik 
bahwasanya: Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam melempar Jamratul 'Aqabah, beliau langsung 
bergegas menuju Unta (hewan Qurbannya) dan 
menyembelihnya. Sementarara tukang bekam sedang 
duduk di sekitar itu. Maka beliau memberi isyarat 
dengan tangannya ke arah kepala (agar ia 
mencukurnya). Lalu tukang cukur itu pun mencukur 
rambut beliau yang sebelah kanan dan kemudian 
beliau membagikannya kepada orang yang berada di 
dekatnya. Setelah itu, rambut yang sebelahnya lagi, 
kemudian beliau bertanya, "Mana Abu Thalhah?" 
maka beliau pun memberikan rambut itu padanya. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


103 


Hadits #2 


Sarana Giat UAS jae Gal Gl WAS 3 : NP alu za 
Lal gú Ala oi oil be éa oil oe i JA ói alia 
osp akii ais basii iag Ale Al ka Al Yyang A 
aci Go uaii AK Li tes gi ailai Gal) aia GI 955 
gä Ka Gl duka Atas celah daa Gas SA T 


Shahih Muslim 2300: Dan Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Umar Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan saya mendengar Hisyam bin 
Hassan mengabarkan dari Ibnu Sirin dari Anas bin 
Malik ia berkata: Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam melempar jamrah, menyembelih hewan 
gurbannya dan mencukur rambutnya, beliau meminta 
tukang cukur untuk mencukur kembali rambutnya 
yang sebelah kanan. Kemudian beliau memanggil Abu 
Thalhah Al Anshari dan memberikan rambut tersebut 
kepadanya. sesudah itu, beliau kembali meminta 
untuk dicukurkan rambutnya yang sebelah kiri seraya 
bersabda: "Cukurlah." Maka ia pun mencukurnya, 
dan setelah itu, membagikannya kepada orang-orang. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


Was JAA di GAN jae 3 Was AY Gia FI Visa 
o oil bê Ona il GE GA cy alta Gp iige Gi SAN 
BASA 5353 as) alag Ale AI la Ga AJ Ú gü diu 
is AU g ii Ui hÑ aii Ga) ia GI 036 
Úi gac al os Was ya Gp Akal JG Ai Ga 

Al [jan das JAS Sue gil OM bai aliia GE SGE 


104 


Sunan Tirmidzi 836: Telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Ammar Al Husain bin Huraits, telah 
menceritakan kepada kami Sufyan bin 
'Uyainah dari Hisyam bin Hasan dari Ibnu 
Sirin dari Anas bin Malik berkata: "Setelah Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam melempar jumrah, 
beliau menyembelih hewannya. Kemudian beliau 
mencari orang yang mencukur bagian kanan 
kepalanya, maka orang itu mencukurnya. Kemudian 
beliau memberikannya kepada Abu Thalhah, lalu 
beliau meminta dicukur bagian kirinya, maka orang 
itu mencukurnya. Kemudian beliau berkata: 'Bagilah 
kepada orang-orang." Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Umartelah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Hisyam seperti hadits di atas. Abu 
'Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan shahih." 


Takhrij hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih 


Hadits #4 


GE yag Gl ye SA Ui ata al A YY AO asal diua 
PA OA SY a 


Musnad Ahmad 2295: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Ibnu Thawur dari Ibnu Abbas: bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda 
mengenai mendahulukan dan mengakhirkan 
melempar jumrah, menyembelih (hewan gurban) dan 
bercukur: "Tidak apa-apa." 


Takhrij hadits: Menurut Syu'aib Al Arnauth hadits ini 
isnaduhu shahih sesuai syarat Bukhari 


105 


Hadits #5 


aa an na 
SB Ana boag alag ae AN ia al Isl A UE 
A 


Musnad Ahmad 2141: Telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Al Hajjaj telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu Al Mubarak telah mengabarkan kepada 
kami Al Hajjaj bin Arthah dari Al Hakam dari Abu Al 
Qashim dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah 
shallallahu “alaihi wa sallam melempar jumrah 
'Aqabah lalu menyembelih (hewan qurban) kemudian 
beliau bercukur." 


Takhrij hadits: Menurut Syu'aib Al Arnauth hadits ini 
hasan lighairihi 


106 


Bab 24 
Shalat, Pulang, dan Menyembelih Qurban 


Hadits #1 


oki Jú iri naa gű AN Was "ASN Gal 
dala aka GAN Gaia IG GAN Se GAN Tenan IG i6) 
BOS giai JIN Uap a ISA La Op éy JÊG Cab la 
Utuh GL) 38 (ad Yai yati 


Shahih Bukhari 898: Telah menceritakan kepada 
kami Hajjaj berkata: telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata: telah mengabarkan kepadaku 
Zubaid berkata: Aku mendengar 'Asy Sya'bi dari Al 
Bara' berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam menyampaikan khutbah, sabdanya: 
"Pertama kali yang akan kita kerjakan pada hari ini 
adalah shalat, kemudian kembali pilang dan 
menyembelij hewan Qurban. Maka barangsiapa 
mengerjakan seperti ini bararti dia telah memenuhi 
sunnah kami." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


Gé Ass USIA Ji saja Oh Ga Lita: Di Dena ara 
Sg NA aa yg dn ISS La OS GI JG KAN aa 
lala kah Ol OS a bag GL olal Sab GIS Jab Gai GAN 
GIDA A AB sira gê ail Ga Gal AR Ala ANA 
JA ALA gaeng gial | OS Ss i Islan GO Ji 
je da GR ils WAS OB j Wika Lelah! JB Lima ya 
dasa sal 

107 


Shahih Bukhari 915: Telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman bin Harb berkata: telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Zubaid dan Asy Sya'bi dari 
Al Bara' berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
memberi khutbah kepada kami pada hari Nahr 
(penyembelihan Ourban), beliau bersabda: 
"Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada 
hari Raya kami ini adalah shalat. Kemudian 
kami pulang dan melaksanakan penyembelihan 
Ourban. Maka barangsiapa mengerjakan seperti itu 
berarti dia telah memenuhi sunnah kami. Dan 
barangsiapa menyembelih Ourban sebelum 
pelaksanaan shalat 'Id maka itu hanyalah daging yang 
dipersembahkan untuk keluarganya dan tidak 
sedikitpun mendapatkan (pahala) ibadah Qurban." 
Tiba-tiba pamanku, Abu Burdah bin Niyar, berdiri dan 
Berkata: “Wahai Rasulullah aku telh menyembelih 
hewan sebelum aku shalat, namun aku masih 
memiliki anak kambing yang lebih baik dari kambing 
yang telah berumur dua tahun." Maka beliau pun 
bersabda: "Jadikanlah ia sebagai pengganti (dari apa 
yang telah kamu sembelih sebelum shalat)." Atau 
beliau mengatakan: "Sembelihlah, namun hal itu tidak 
mencukupi oleh orang selainmu." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #3 


dal Oh Mah UM i ga á ita AT Dami Curas 
Sin ae BA Sa a aa a 
a ani ŝi s BOLA ISS GL ISA Kapi US IG Ol 03 
Eei UAS SIS JB aah dag GÉL Gay Sah SN gai bad 
A Dyang G IKA OR AAS ee A ba Gaal AR Ale 


108 


AM ea Eee NA 
Maag aal 


Shahih Bukhari 923: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Nu'aim berkata: telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Thalhah dari Zubaid dari Asy 
Sya'bi dari Al Bara' berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam keluar pada hari Raya gurban menuju 
Bagi', lalu beliau melaksanakan shalat dua rakaat, 
setelah itu beliau menghadap ke arah kami dan 
bersabda: "Sesungguhnya yang pertama dari 'ibadah 
kita pada Hari Raya kita ini adalah memulai dengan 
melaksanakan shalat, kemudian kembali ke rumah 
dan menyembelih hewan gurban. Barangsiapa 
melaksanakan seperti itu berarti telah sesuai dengan 
Sunnah kita. Dan barangsiap menyembelih Qurban 
sebelum shalat, maka itu hanyalah sesuatu yang 
dipersembahkan untuk keluarganya dan tidak ada 
sedikitpun termasuk dari ibadah kita ini." Lalu 
berdirilah seorang laki-laki dan berkata: "Wahai 
Rasulullah, aku telah menyembelih (sebelum shalat), 
namun aku masih memiliki anak kambing yang lebih 
baik dari kambing yang telah berumur dua tahun?" 
Beliau pun bersabda: "Sembelihlah! Namun ini tidak 
berlaku bagi seorang pun setelahmu." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #4 


Ji hai UAS Jalal G3 FS WEAR NE GUSI maa 
Jú Ale a Ca) ela Ge basal) taa OB AG) doi 
bang ISS La Ol óy OB Galak slang ANE ta Gd aral 
WK al ia gai ad GAN ani AI giai Gl IS ag 
OB eii AA Sail! Dya Gal AJAN da ASI GA Laila GAS byas 

109 


ba DA AE galeng gial Ol OB SR AN Ogan G 3S i 
aay ai AIS Sr Lala in 


Shahih Bukhari 5134: Telah menceritakan kepada 
kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dia berkata: telah mengabarkan 
kepadaku Zubaid dia berkata: saya mendengar As 
Sya'bi dari Al Barra' radliallahu 'anhu dia berkata: 
saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
berkhutbah, sabdanya: "Sesungguhnya yang pertama 
kali kita lakukan pada hari ini adalah melaksanakan 
melaksanakan ('ledul Adha) kemudian kembali 
pulang dan menyembelih binatang Qurban, 
barangsiapa melakukan hal ini, berarti dia telah 
bertindak sesuai dengan sunnah kita, 
barangsiapa menyembelih binatang Qurban sebelum 
(shalat ied), maka sesembelihannya itu hanya berupa 
daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada 
hubungannya dengan ibadah Ourban sedikitpun." 
Lalu Abu Burdah berkata: "Aku menyembelih sebelum 
shalat, sementara aku masih memiliki jad'ah (anak 
kambing yang berusia dua tahun) yang lebih baik 
daripada kambing muda, maka beliau bersabda: 
"Sembelihlah binatang Ourban itu, namun hal itu 
tidak sah untuk orang lain setelahmu." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #5 


Usia ya Was JUN dj daa USA 10114 SJ ana 
JÓ Ale AN Gang elo Se GI Ge GAB a be dah 
IA Ka ad da IE La UG OP ag ae AI ola GAN Ya 
Lada UB G3 ag GÉ Gala AAA Alah da DAA Ra ii giai 
AB Ca Ban sal A Uya Gal AAN A28 AAN GA 

110 


Se an ON ES sie MA 5, 
aje AI Aka PA JB elu SE yle ġe Tahan gú Mag 
BAWA Ape Laig å Za He SARER gh ja A 


Shahih Bukhari 5119: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan 
kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Zubaid Al Iyyami dari As 
Sya'bi dari Al Barra' radliallahu 'anhu dia berkata: 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada 
hari ini (iedul adha) adalah mengerjakan 
shalat kemudian pulang dan menyembelih binatang Q 
urban, barangsiapa melakukan hal itu, maka dia telah 
bertindak sesuai dengan sunnah kita, dan 
barangsiapa menyembelih biantang Qurban sebelum 

(shalat ied), maka sesembelihannya itu hanya berupa 
daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada 
hubungannya dengan ibadah Qurban sedikitpun." 
Lalu Abu Burdah bin Niyar berdiri seraya berkata: 
"Sesungguhnya aku masih memiliki jad'ah (anak 
kambing yang berusia dua tahun), maka beliau 
bersabda: "Sembelihlah, namun hal itu tidak untuk 


orang lain setelahmu." Muttharif berkata: 
dari 'Amir dari Al Barra, bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa 


menyembelih (hewan Qurban) setelah shalat (Ted) 
maka ibadah Qurbannya telah sempurna dan dia telah 
melaksanakan sunnah kaum Muslimin dengan tepat." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


111 


Bab 25 
Menyembelih Hewan Ourban di Tempat 
Shalat 


Hadits #1 


gii MEA Jú Shy Gi dl Ke LM: :4Y4 GEA masa 
i (oka Ca éj as al GE SB GE NA ik a JB 
a pn II Jah OB alag dala 


Shahih Bukhari 929: Telah menceritakan kepada 
kami 'Abdullah bin Yusuf berkata: telah menceritakan 
kepada kami Al Laits berkata: telah menceritakan 
kepadaku Katsir bin Fargad dari Nafi' dari Ibnu 
'Umar, bahwa Nabi shallallahu "alaihi wa sallam biasa 
bergurban atau menyembelih hewan gurban di 
tempat shalat. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #1 


HS be SAN WAR i bg aa Wi SY GI gama 
OS g Al gie Ai ag a NG ab b NA Gi 
dekan ay ab Ma Al D ga 


Shahih Bukhari 5126: Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari Katsir bin Fargad dari Nafi' bahwa 
Ibnu Umar radliallahu 'anhuma telah mengabarkan 
kepadanya, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam biasa menyembelih binatang gurban di 
tempat yang digunakan untuk shalat (led) 

untuk shalat (“led)." 


112 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


CASN jo USS i Oh Kana USA yoy aal al oia 
SE Nan NE E A dota S kal Eta 
aal kn US ASI alang 


Sunan Ibnu Majah 3152: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan 
kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan 
kepada kami Usamah bin Zaid dari Nafi' dari Ibnu 
Umar dari Nabi shallallahu "alaihi wa sallam, bahwa 
beliau menyembelih Ourbannya di tempat shalat." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama M. Nashiruddin Al 


Albani hadits ini hahih, sedangkan menurut Abu Thahir 
Zubair 'Ali Zai hadits ini hasan. 


113 


Bab 26 
Di Mina Tempat Menyembelih Ourban 
Sewaktu Haji 


Hadits #1 


OS og BSA Che oh oaia bi yan WK NYA alua ga 
a ia A Usia Ol SIG ains A Gi YAAA 
la) gå a al WS ag aa Sa OM al A 

SAN Calya late a LA a 


Shahih Muslim 2138: Telah menceritakan kepada 
kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan 
kepada kami bapakku dari Ja'far telah menceritakan 
kepadaku bapakku dari Jabiria menceritakan dalam 
haditsnya: Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: "Aku menyembelih hewan gurban di 
sini, dan Mina seluruhnya adalah tempat 
menyembelih. Karena itu, sembelihlah gurbanmu di 
tempat kendaraanmu berhenti. Dan wukuf di Arafah, 
maka Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf. Dan 
aku wukuf pula di Muzdalifah, maka Muzdalifah 
seluruhnya adalah tempat wukuf." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #2 


da éi baia UR Ah Oh sat WA NYAA alua gama 
4) a Ol Sa oh pal b Gayam Oi KAA OP liia HE 
Aja A lalai sa AB eta il Akan AE a ka 
SSI Ga ata odl GUSI SA GOAL JB 5813 Ass 
55 pai ON AS Gal Oh SG sl USA 3 Gaal) Alang Oa 
| Ul MANI dn HE cabe Gi Gaia úil I nk 

114 


Ia gag ati sat GAN A go i OA jk 
aa Ng GEN JG i O6 Aah a ón byad padah 
E ME DEN LE talas ioth 
AYL OLS i Ól Oi 002 Sol A Gas GL 
LI JE kadas Ka yi G La JAN Jin gita 


Shahih Muslim 2298: Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada 
kami Hafsh bin Ghiyats dari Hisyam dari Muhammad 
bin Sirin dari Anas bin Malik bahwasanya: Setelah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
sampai di Mina, beliau datang ke Jamratul 'Agabah 
lalu wmelontarnya. Kemudian beliau pergi ke 
tempatnya di Mina, di sana beliau menyembelih 
hewan gurban, Sesudah itu, beliau bersabda kepada 
tujang cukur: “Cukurlah rambutku.” Sambil beliau 
memberi isyarat ke kepalanya sebelah kanan dan kiri. 
Sesudah itu, diberikannya rambutnya kepada orang 
banyak. Dan Telah menceritakan kepada kami Abu 
Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair dan Abu 
Kuraib mereka berkata: telah mengabarkan kepada 
kami Hafsh bin Ghiyats dari Hisyam dengan isnad ini. 
Adapun Abu Bakr, maka ia berkata dalam riwayatnya: 
(Beliau bersabda kepada tukang cukur): "HAA 
(cukurlah rambutku)." Beliau sambil memberi isyarat 
ke arah kepala bagian kanannya seperti ini. Lalu 
beliau membagi-bagikan rambutnya kepada mereka 
yang beradadi dekat beliau. Setelah itu beliau 
memberi isyarat kembali ke arah kepadala bagian 
kiri, maka tukang cukur itu pun mencukurnya, dan 
beliau pun memberikan rambut itu kepada Ummu 
Sulaim. Adapun dalam riwayat Abu Kuraib ia 
menyebutkan: Tukang cukur itu pun memulainya dari 
rambut sebelah kanan seraya membagikannya kepada 
orang-orang, baru pindah ke sebelah kiri dan juga 
berbuat seperti itu. Kemudian beliau bersabda: 


115 


"Ambilah ini wahai Abu Thalhah." Akhirnya beliau 
pun memberikannya kepada Abu Thalhah. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #2 


Se G3 fall Wita Jae Hj Alia Lia MY dala (pl im 
Jú OB dil Se yh MA be ELANG SARA UAS Gokil A 
ola Ge Nak alga iio OS dita ada A Ala a) Oa 
a NG Jasa a be A Caiga jall YG dana 
Asia! 4193 YI aha 


Sunan Ibnu Majah 3003: Telah menceritakan kepada 
kami Hisyam bin Ammar: telah menceritakan kepada 
kami Qasim bin Abdullah Al 'Umari: telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 
Munkadir dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhu, ia 
berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Semua lokasi di Arafah adalah tempat 
wukuf, penuhilah perut lembah Arafah. Dan semua 
lokasi di Muzdalifah adalah tempat wukuf, penuhilah 
perut lembah Muhassar. Dan semua lokasi di Mina 
adalah tempat menyembelih hewan Qurban, kecuali 
lokasi di belakang Agabah." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani 
hadits ini Shahih, sedangkan menurut Abu Thahir Zubair 
'Ali Zai hadits ini dhaif. 


Hadits #3 


Čiu Kia A dl G3 Angs BA AN ie UAS - LOVA aaaf dia 


KAKI ie sal JÚ dai IN a G3 aa S Lag a 
116 


GAM Ie GE Agil Sah GE JG GAS Gta ANG Sg Gala 
Opa ne bê dal A oi gde oi NI óe MAN oi 
5) Aa al Dyan Ó aie AA Gan Sal al oa GE Ra 
ab ya Ia OB A15 Oh Alka ana Ag iioa 3 ala ayie 
isa Otot ANG Gia Dah Jagi di A Gah ja oe 383 
cat GG KS cil Ki ASI Usang h AS Yan; 
a Aas jah Gi A GEMA Gp pasi Aa al ala A 
Gis Gasal Na ii Ae cig gi pie ói gaiii 
Go On ilg Gl ag D ai i Gi dal JA 
Sari AN Patin GA DAN II Cai Ia 
ba Sani ais y AN Ala eA asi ci A 
ka Oa yaa JR a agil al AR Mana Dan ês Ga 
sakal ye E Op SAI cua Ui JSM Yala ia MG Halal 
SA Aka yan) de yi 


Musnad Ahmad 579: Telah menceritakan kepada kami 
Abdullah, Telah menceritakan kepada kami Suwaid 
Bin Sa'id pada tahun dua ratus dua puluh enam, Telah 
menceritakan kepada kami Muslim Bin Khalid Az 
Zanji, -Abu Abdurrahman berkata: aku bertanya 
kepada Suwaid: "Kenapa dinamakan Az Zanji?" Dia 
menjawab: "Karena terlalu hitam"- dari Abdurrahman 
Bin Al Harits dari Zaid Bin Ali Bin Al 
Husain dari bapaknya dari Ubaidullah Bin 
Rafi' dari Ali Bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah 
shallallahu  'alaihi wa sallam melaksanakan 
wuguf di Arafah dengan membonceng Usamah Bin 
Zaid, lalu beliau bersabda: "Ini adalah tempat wuguf 
dan semua Arafah adalah tempat wuguf." Kemudian 
beliau bertolak dan berjalan secara perlahan 
sementara orang-orang berdesakan ke kanan dan ke 
kiri, maka beliau menoleh seraya berkata: "Tenanglah 
wahai manusia tenanglah wahai manusia." Sampai 
tiba di Muzdalifah, beliau wmenjama' dua Shalat, 
kemudian berdiam di Muzdalifah dan membonceng Al 


117 


Fadlal Bin Abbas, lalu beliau berdiri di Quzah seraya 
berkata: "Ini adalah tempat berhenti dan semua 
muzdalifah adalah tempat berhenti." Kemudian beliau 
bertolak dan berjalan secara perlahan sementara 
orang-orang berdesakan ke kanan dan ke kiri, maka 
beliau menoleh dan bersabda: " Tenanglah wahai 
orang-orang tenanglah wahai orang-orang." Maka 
ketika berhenti di lembah Muhassir beliau menarik 
kekang untanya dan untanya menurut sampai keluar 
dari lembah, kemudian beliau melanjutkan 
perjalanannya sampai tiba di Jamarat 
(tempat melempar), lalu beliau mendatangi Al 
Manhar (tempat penyembelihan hewan) dan beliau 
bersabda: "Ini adalah Manhar dan semua Mina adalah 
Manhar." Kemudian dia menyebutkan hadits yang 
semisal dengan hadits Ahmad Bin 'Abdah dari Al 
Mughirah Bin Abdurrahman baik yang semakna atau 
yang semisal. 


Takhrij Hadits: Menurut Syu'aib Al Arnauth hadits ini 
hasan 


118 


Bab 27 
Menyembelih Qurban dengan Tangan Sendiri 


Hadits #1 


be daj BAK JK Hj Oia SKK» OA D apn 
ola (paid! 253 JÓ Sail 5833 ai Ge KE Gal be Sg 
Gatal RR Asal Ag La GA dika san alag Ale A 

Ita Gagal 


Shahih Bukhari 1597: Telah menceritakan kepada 
kami Sahal bin Bakartelah menceritakan kepada 
kami Wuhaib dari Ayyub dari Abu Galabah dari Anas 
lalu lalu menyebutkan hadits, katanya: Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelih tujuh ekor 
unta dengan tangannya sendiri dalam keadaan berdiri 
dan di Madinah Beliau bergurban dua ekor kambing 
yang gemuk dan bertanduk pendek. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


Uma Asah aa wall dar Was -O1YTY GS ana 
oabi oag adang ale AI la A A JG Gal 5 
sa Uap SAS 1 kan again (ee da Lawa 3 AI 53 


Shahih Bukhari 5132: Telah menceritakan kepada 
kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah telah menceritakan kepada 
kami Oatadah dari Anas dia berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam bergurban dengan dua ekor domba 
yang warna putihnya lebih banyak daripada warna 
hitam, aku melihat beliau meletakkan kaki beliau di 
atas rusuk domba tersebut sambil menyebut nama 

119 


Allah dan bertakbir, lalu beliau menyembelih domba 
itu dengan tangan beliau sendiri." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #3 


ala gl Sc WAS nan dj dah A DONYA gal pasa 
ale Ai) Ata A Ogan Ol pál be ANG al be Ugal WS 
bE Sin AAN oap Lag AG gadai sil ank d) GSI alta 
Enya Ol OS Gal OS D Gi SL deli dús Gg 

pa Ge 


Shahih Bukhari 5128: Telah menceritakan kepada 
kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada 
kami Abdul Wahab telah menceritakan kepada 
kami Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pergi menuju 
dua ekor domba yang warna putihnya lebih banyak di 
banding warna hitamnya dan bertanduk, lalu 
beliau menyembelih domba tersebut 
dengan tangannya sendiri." Hadits ini juga di kuatkan 
oleh riwayat Wuhaib dari Ayyub. Isma'il dan Hatim 
bin Wardan juga berkata dari Ayyub dari Ibnu 
Sirin dari Anas. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #4 
Ge ag A EK mak Gp AAS USA SANA Gerah mar 
oabi Ga aling dala Al gka Ga A5 Jú padi ġe 636 
upalio de Ala) tag 3 Ag aa Lag OI 


120 


Shahih Muslim 3635: Telah menceritakan kepada 
kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas dia 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah 
berOurban dengan dua domba putih yang bertanduk, 
beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sambil 
menyebut (nama Allah) dan bertakbir, dengan 
meletakkan kaki beliau dekat pangkal leher domba 
tersebut." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #5 


c OS BAK Ce A si Ws AA USIA : NENE Ganga au 
SE dg le ul Op eka Ji da gi od 
de Aa) Pa 983 A A ono! alal 
Da Ai BN Als MANA GE be kil ig JB kagak 
Kra Gala JAS Klg Ih lg SY ala A3 

Asal Yu Eat IN Ju 


Sunan Tirmidzi 1414: Telah menceritakan kepada 
kami Outaibah berkata: telah menceritakan kepada 
kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik ia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
berQurban dengan dua ekor kambing gemuk lagi 
bertabduk beliau menyembelih keduanya dengan 
tangannya sendiri. Beliau menyebut nama Allah, 
bertakbir serta meletakkan kakinya di atas 
lambungnya." Ia berkata: "Dalam bab ini ada hadits 
serupa dari Ali, 'Aisyah, Abu Hurairah, Abu Ayyub, 
Jabir, Abu Darda, Abu Rafi, Abu 'Umar dan Abu 
Bakrah." Abu Isa berkata: "Ini adalah hadits hasan 
shahih." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair "Ali Zai hadits ini shahih. 
121 


Bab 28 
Menyembelih Unta dengan Berdiri 


Hadits #1 


Can 3 Kids delai (ji Ginga USS : Yeo. sja asa 
Using ka Ja AE a a a E ANG gal be agal WS 
a kan) Seal Asal Ara SA lang Ae Al ka A 
Dal sis SE Si kal AR kas Wi at AMAN sa 
Dal, 39223 ga PN K5 gag a Sas NSA le a 
Lal As AN A33 OS in NS GAN Gal Wan GË Laga Gati 
3 UN oa SSS alag AE AN la [ga 95 OB kah 
Sp gij ppt Asal, glag dala AI ka dil Oz) 

ol be JAG Ge ag Ge NSA karana JÓ ài 


Shahih Bukhari 1450: Telah menceritakan kepada 
kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib telah menceritakan kepada 
kami Ayyub dari Abu Oalabah dari Anas radliyallahu 
'anhu berkata: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam melaksanakan shalat Dhuhur, sedangkan kami 
bersama Beliau, di Madinah empat raka'at dan shalat 
'Ashar di Dzul Hulaifah dua raka'at. Kemudian Beliau 
bermalam disana hingga pagi. Kemudian mengendara 
tunggangannya hingga siang hari saat tiba di padang 
sahara lalu Beliau memuji Allah, bertasbih dan 
bertakbir kemudian berihram (berniat) haji dan 
'umrah begitu juga orang-orang ikut berihram. Ketika 
kami telah tiba (di Makkah), Beliau memerintahkan 
orang-orang agar bertahallul hingga tiba hari tarwiah 
(tanggal 8 Dzul Hijjah), orang-orang berihram untuk 
niat haji. Anas radliyallahu 'anhu berkata: "Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bergurban dua ekor 
sapi dengan tangan Beliau sendiri sambil berdiri. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 


122 


juga menyembelih dua ekor kambing yang gemuk". 
Berkata Abu 'Abdullah Al Bukhari: Sebagian mereka 
berkata: hadits ini dari Ayyub dari seseorang dari 
Anas. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


be Sing WK JG G3 Ora SKA : yo gal masa 
la a 233 JÓ Sail 5833 pai Ge KE al be Ss 
Gala ptt Asal Ala, Lai DM gila ola Alang Ade Al 

Ii yi 


Shahih Bukhari 1597: Telah menceritakan kepada 
kami Sahal bin Bakar telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib dari Ayyub dari Abu Qalabah dari Anas 
lalu menyebutkan hadits, katanya: Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam menyembelih tujuh ekor unta 
dengan tangannya sendiri dalam keadaan berdiri dan 
di Madinah Beliau berqurban dua ekor kambing yang 
gemuk dan bertanduk pendek. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


aa MA GA Sri. NYY‘ plua maa 
HA 53 Jan le DN AR o G Ge ag be 
Alka Ale l ia AS Aa SA Lalai Gi JS AS yu ai 


Shahih Muslim 2330: Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada 
kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ziyad bin 


123 


Jubair bahwasanya: Ibnu Umar mendatangi seorang 
laki-laki yang sedang menyembelih Badanah (hewan 
Ourban berupa Unta atau Sapi) dengan diderumkan, 
maka ia pun berkata: "Sembelihlah dalam keadaan 
berdiri dan terikat, itulah sunnah Nabi kalian 
shallallahu 'alaihi wa sallam." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini shahih 


Hadits #4 


WAS INK Cita Cia) Wa SGS WAS A YYYA anal diaa 
aie 5 a dl Dyan ka JÉ pil oe TE al pp Lagi 
gio ASIAN ia Giaa lag Wani Asal Gea glag 
Sai) Wada Ala CS) aal ka UË pilal AA la C3 
Aka Minah Ula Lagi gan A slaai da kal AR YK Gita 3 
ên OS GË Dalan Gl Alay Al AN Aka AN Ogan D 
Ea lag AE AN ka AN Ugly 5855 BAL Ialah A53 
GIA glag dala AN la AN Ogan Ag La oa SAI 


gaki Gasal 
Musnad Ahmad 13329: Telah menceritakan kepada 
kami 'Affan telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib telah menceritakan kepada 
kami Khalid telah menceritakan kepada 
kami Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas berkata: 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat zhuhur 
di Madinah empat rekaat dan shalat ashar di Dzil 
Hulaifah dua rekaat lalu menginap di tempat tersebut 
sampai pagi. Setelah shalat subuh, lalu beliau menaiki 
kendaraannya. Tatkala kendaraan tersebut telah 
berjalan dengan cepat maka beliau bertasbih dan 
bertakbir sampai di Baida' kemudian menjama' 
keduanya. Tatkala kami sampai di Makkah maka 


124 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
memerintahkan mereka untuk bertahallul. Pada hari 
tarwiyah (hari kedelapan Dzul hijjah), mereka berniat 
dan bertalbiyah untuk hajji dan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam menyembelih tujuh badanah (unta 
atau sapi untuk disembelih di Makkah) dengan 
tangannya dengan berdiri dan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bergurban dengan dua kambing 
yang bertanduk dan berwarna putih berbintik hitam. 


Takhrij Haduts: Menurut Syu'aib Al Arnauth hadits ini 
sanadnya shahih sesuai syarat Syaikhain 


Hadits #5 


Ba ST Ba ala GE dia G2 GEA AE ha Waaa 
Lalai AS ja OK 


Muwatha' Malik 784: Telah menceritakan kepadaku 
dari Malik dari Hisyam bin Urwah bahwa bapaknya 
menyembelih hewan hadyunnya dengan berdiri. 


125 


Bab 29 
Bacaan Sewaktu Menyembelih Qurban 


Hadits #1 


GP YASI de bi Ca yang USA Aah A: YEE) Gan im 
Sa Ó IE h ala SE alaa pi l oi gé 
dag aie AI ia AI ian ARIS GA gili o ia Ge Oi 
OB A a galah Al SAR it NA GEN ANG A la Oli oa 
Sie AN ala Taha Ga Gb Can Uh ing 
gadig Ji oi JA Ag Sél iig ÁI eis a IS) JAN 

a ba pana a AS JM oahi o l ae é 


Sunan Tirmidzi 1441: Telah menceritakan kepada 
kami Qutaibah berkata: telah menceritakan kepada 
kami Ya'qub bin 'Abdurrahman dari Amru bin Abu 
Amru dari Al Muthallib dari Jabir bin Abdullah ia 
berkata: "Aku pernah mengikuti shalat 'idul adhha 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di 
lapangan, maka ketika selesai berkhutbah beliau 
turun dari mimbar. Setelah itu didatangkan kepada 
beliau seekor kambing, lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam menyembelih kambing tersebut 
dengan tangannya. Dan beliau mengucapkan: 
"BISMILLLAAHI WALLAAHU AKBAR (Dengan nama 
Allah, Allah Maha Besar), ini dariku dan dari umatku 
yang belum berQurban." Abu Isa berkata: "Hadits ini 
derajatnya gharib dari jalur ini. Dan hadits ini 
menjadi pedoman amal menurut para ulama' dari 
kalangan sahabat Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam 
dan selain mereka, Yakni, hendaklah seorang laki-laki 
ketika menyembelih (Qurban) ia mengucapkan: 
"BISMILLLAAHI WALLAAHU AKBAR" (Dengan nama 


126 


Allah, Allah Maha Besar) dan ini adalah pendapat 
Ibnul Mubarak. Dan? dikatakan bahwa Al Muthallib 
bin Abdullah bin Hanthab belum pernah mendengar 
dari Jabir." 


Takhrij hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani hadits 
ini shahih, sedangkan menurut Abu Thahir Zubair 'Ali 
Zai hadits ini hasan. 


Hadits #2 


OA Se GAM gua d A Ga #1 Ya a gi o 


a 


Ga b E a 
JAG Dal lag ale AN ka AN Jaag Ol ae e I 
Si ii Isa A par Aga à Ú Gas 
Gilas yan asii JG g 5 Ada) Ala iie y JB A ii 
ba US RN a al ag Jig AA Ka cai Pe ane 
day ade Si) kamas gan Hn NA Dag sa Jig a 


Sunan Abu Daud 2410: Telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada 
kami Abdullah bin Wahb, telah mengabarkan 
kepadaku Haiwah, telah menceritakan kepadaku Abu 
Shakhr dari Ibnu Ousaith dari 'Urwah bin Az 
Zubair dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menyembelih 
domba yang bertanduk, berkaki hitam, sekitar 
matanya hitam, dan perutnya hitam. Kemudian beliau 
diberi kambing seperti itu, lalu beliau 
bergurban dengannya. Beliau berkata: "Wahai Aisyah, 
berikan pisau." Kemudian beliau berkata: "Tajamkan 
pisau tersebut dengan batu!" kemudian ia 
melakukannya, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam mengambilnya dan mengambil domba tersebut 
serta membaringkan dan menyembelihnya. Beliau 


127 


mengucapkan: "BISMILLAAH, ALLAAHUMMA 
TAGABBAL MIN MUHAMMADIN WA AALI 
MUHAMMAD, WA MIN UMMATI MUHAMMAD 
(Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari 
Muhammad dan keluarga Muhammad serta Ummat 
Muhammad). Kemudian Beliau berqurban dengannya. 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani 
hadits ini hasan, sedangkan menurut Abu Thahir Zubair 
'Ali Zai hadits ini shahih. 


128 


Bab 30 
Daging Ourban untuk Mudhahi dan 
Dibagikan 


Hadits #1 


We Gal Oi ja bê aale pl WAS ONE Gg Jaa agan 
Aa a AE AI Aka SA OB JG RN an GP 
da GK G PU Ala ai A gig ANG Sah Aa DI Ai 
Ik JB alal AE iki US Oki A Ogan GG Oia 
Lahan Gl CE IA GAL JS Alai SIS HB NGANG | Andal 

kas 


Shahih Bukhari 5143: Telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 
'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' dia berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa saja di 
antara kalian yang bergurban, janganlah 
menyisakan daging gurban di rumahnya melebihi tiga 
hari." Pada tahun berikutnya orang-orang bertanya: 
"Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan 
sebagaimana yang kami lakukan pada tahun lalu?" 
beliau bersabda: "Makanlah daging gurban tersebut 
dan bagilah sebagiannya kepada orang lain serta 
simpanlah sebagian yang lain, sebab tahun lalu orang- 
orang dalam keadaan kesusahan, oleh karena itu saya 
bermaksud supaya kalian dapat membantu mereka." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


ENI Sie WAS Aa gal a K3 Al ika TN sei an 
USS yg GRI saa Gal oé Da Al OE Goal be 
129 


ga Òe BI GE iaa Gi AE Si UAS AA Ga Sah 
ade AN la AN Iskan OB JG GAN anta Gal He asas 
GI OB 3 SE Gy Gas gii UR Y aidi al Gala 
Kel ój glug a a Usia) os) SAS Gl JEDA 
OB IAI SA ak I OMG LA) Lada, ta 
AYI Ae áa SA 33 


Shahih Muslim 3647: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan 
kepada kami Abdul A'la dari Al Jurairi darii Abu 
Nadirah dari Abu Sa'id Al Khudri. (dalam jalur lain 
disebtkan) Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada 
kami Sa'id dari Qatadah dari Abu Nadlrah dari Abu 
Sa'id Al Khudri dia berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai penduduk 
Madinah, janganlah kalian 
memakan daging gurban setelah tiga." Ibnu Mutsanna 
menyebutkan, "Setelah tiga hari." Lantas mereka 
mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam bahwa mereka memiliki keluarga, para 
pembantu dan para pelayan." Beliau lalu bersabda: 
"(Jika demikian) makan, berikan dan tahanlah, " Atau, 
"Simpanlah." Ibnu Mutsanna berkata: "Abdul A'la 
merasa ragu." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


USS Wo) Oh Saja Kia Yaa UAS NENG aal Gaal im 
Na ee an make 
SAI Si BP KG Ol asi oe Slipi UG) alus ale 


130 


2 ols yi Dai ISI | ita Anal An) BES a Aan 
das e AN Šg aia JSI ASI A 


Sunan Abu Daud 2430: Telah menceritakan kepada 
kami Musaddad, telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai', telah menceritakan kepada 
kami Khalid Al Hadzdza' dari Abu Al Malih, 
dari Nubaisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya dahulu 
kami telah melarang kalian dari 
memakan daging qurban di atas tiga hari agar 
pembagian daging merata diantara kalian. Allah telah 
memberikan keluasan, makan dan simpanlah serta 
juallah! Ketahuilah bahwa hari-hari ini adalah hari- 
hari makan dan minum serta berdzikir kepada Allah 
'azza wa jalla." 


Takhrij hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadots ini shahih 


Hadits #4 


Ki Oh Masa WS yara Si Sasa LAA EI EA alani) Gia 
ee éj ala 65 dual oi BA Gl Lks Ga dl 
A al ês Ale Ol AN Ai Gal Gr AR Se Gl Al 
Wk AS kata Gl boal alag ANE AI Ala AN Jgn OGAN 

ea WIDA Gili Lea AI 


Sunan Ibnu Majah 3148: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ma'martelah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Bakr Al Bursani telah 
memberitakan kepada kami Ibnu  Juraij telah 
mengabarkan kepadaku Al Hasan bin 
Muslim bahwa Mujahid mengabarkan kepadanya, 
bahwa Abdurrahman bin Abu Laila telah 


131 


mengabarkan kepadanya, bahwa Ali bin Abu 
Thalib mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar dia 
membagi-bagikan semua dari unta (gurbannya) baik 
berupa daging, kulit dan pelananya kepada orang- 
orang miskin." 


Takhrij hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadots ini shahih 


Hadits #5 


JÓ gaya OM be a WA Sih WA 3 “NAGI AJA Gia 
Lah aa asa Ol oa ar KI Ae alan Oh GAN Lanal 
a Ogan éf eaii Gile ORI ii al Oh CAR ie GI 
Wik AAN gih SG AAN le asah Ol oal a AN ka 

Kia Gi Lai ja GA Gk YG eta Bila Ga hi 


Sunan Darimi 1859: Telah menceritakan kepada 


kami Musaddad telah menceritakan kepada 
kami Yahya dari Ibnu Juraij, ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku Al Hasan bin 
Muslim dan Abdul Karim Al 


Jazari bahwa Mujahid telah mengabarkan kepada 
mereka bahwa Abdurrahman bin Abu Laila telah 
mengabarkan kepadanya bahwa Ali telah 
mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya agar 
mengurusi unta gurbannya dan membagikan seluruh 
unta tersebut, baik dagingnya, kulitnya serta sesuatu 
yang ada di punggungnya, dan tidak memberi 
sesuatupun darinya kepada penjagal, karena 
penyembelihan unta tersebut." 


Takhrij hadits: Menurut Husain Salim Asad Ad Daroni 


hadits ini shahihul isnad 
132 


Bab 31 
Tidak Boleh Menjual Bagian dari Hewan 
Ourban untuk Upah Jagal 


Hadits #1 


SU a O Ga SAH TA Na 
Ka ank TAN BG ga se ah 
T e 
Klia ci cha Ya Dag Gilig GA aa pai & 


Shahih Bukhari 1602: Telah menceritakan kepada 


kami Musaddad telah menceritakan kepada 
kami Yahya dari Ibnu Juraij berkata: telah 
mengabarkan kepada saya Al Hasan bin 
Muslim dan 'Abdul Karim Al 


Jazariy bahwa Mujahid telah mengabarkan kepada 
keduanya bahwa 'Abdurrahman bin Abu 
Laila mengabarkan kepadanya bahwa 'Ali radliyallahu 


'anhu mengabarkan kepadanya bahwa: "Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan 
kepadanya agar dia berada 


(menyaksikan hewan gurbannya) dan membagi- 
bagikan gurban semuanya dari dagingnya, kulitnya 
dan pelananya dan agar tidak memberikan 
apapun dari hewan qurban itu kepada tukang 
jagalnya". 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


133 


Hadits #2 


be AKA gl GA ada SI SA KAA: YA alus maa 
Jü Ale bê Ai al ASI AE Je MA be MSI e 
SN de asil Ol ala dala AN eka a Isl) Gagal 
Jú Ki JAN hti Y 3 kadal; Gadis Gail Gara 
BEN aa l Oh K3 l KA, Bae Ga ahii GAS 
GI SA je Gp Kite dy BRA SRS 
Jag San GA gsal) G3 GA WAK 4 Alis JELYI Nas 
E Ia BI Giat 
Bb ide be NA JA GE mi Al oil GE 
Da Al bagian A Gaal a agale a ala 


Shahih Muslim 2320: Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada 
kami Abu Khaitsamah dari Abdul 
Karim dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abu 
Laila dari Ali ia berkata: "Aku disuruh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam mengurus 
penyembelihan hewan qurban, menyedekahkan 
daging dan kulitnya, serta mengurus segala sesuatu 
yang berhubungan dengan kesempurnaan qurban. 
Tetapi aku dilarang oleh beliau mengambil 
qurbanqurban itu. Maka untuk upahnya kami 
ambilkan dari uang kami sendiri." Dan Telah 
menceritakannya kepada kami Abu Bakr bin Abu 
Syaibah dan Amru An Naqid dan Zuhair bin 
Harb mereka berkata: Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Uyainah dari Abdul Karim Al Jazari dengan 
isnad ini, semisalnya. Dan Telah menceritakan kepada 
kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan - Ishaq bin Ibrahim berkata- telah 
mengabarkan kepada kami Mu'adz bin Hisyam ia 
berkata: telah mengabarkan 
kepadaku bapakku keduanya dari Ibnu Abu 


134 


Najih dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dari Ali dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan di dalam 
hadits keduanya tidak tercantum: "Ajrul Jazir (ongkos 
untuk tukang potong)." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


Di MAN Uya oi pala (ji MAA AA 3: YYYY alua a 
Mana WAK yÝ IE 3 GA le gú MAA Di leg Gea 
SA Nala Ol allah Oh OS Se Gi K3 
Ol SAN ab Ga in Gie USAI Ba Gi pad) Se GI 
jetis Oa baa AAS le aai Oo Sal alta aie AA ka A Ga 

A a NG pa a ARA Gasal GE AAN 
Sa T lash a ap ba ta) Úi Ki Kiga 
Balas éf Sa A i a i e i ok SG 
AÉ al ó ide ób ll l ó ad Ie ó i 


alias dal aking Ade a sa Cili b bya 


Shahih Muslim 2321: Dan telah menceritakan 
kepadaku Muhammad bin Hatim bin 
Maimun dan Muhammad bin Marzug dan Abdu bin 
Humaid -Abdu berkata- telah mengabarkan kepada 
kami -sementara dua orang yang lain berkata- Telah 
menceritakan kepada kami Muhamamd bin Bakr telah 
mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah 
mengabarkan kepadaku Al Hasan bin 
Muslim bahwa Mujahid telah mengabarkan 
kepadanya bahwa Abdurrahman bin Abu Laila telah 
mengabarkan kepadanya bahwa Ali bin Abu 
Thalib telah mengabarkan kepadanya bahwasanya: 
Nabi shallallahu “alaihi wa sallam menyuruhnya 
untuk mengurusi penyembelihan hewan gurban, 


135 


menyedekahkan daging dan kulitnya serta segala 
sesuatu yang berhubungan dengan 
kesempurnaan gurban kepada orang-orang miskin. 
Dan dagingnya tidak boleh diberikan 
kepada tukang potong sedikitpun sebagai upah. Dan 
telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 
Hatim Telah menceritakan kepada kami Muhammad 
bin Bakrtelah mengabarkan kepada kami Ibnu 
Juraij telah mengabarkan kepadaku Abdul Karim bin 
Malik Al Jazari bahwa Mujahid telah mengabarkan 
kepadanya bahwa Abdurrahman bin Abu Laila telah 
mengabarkan kepadanya bahwa Ali bin Abu 
Thalib telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya: 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
memerintahkannya.. Yakni serupa dengan hadits di 
atas. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


136 


Hadits #32 
Nabi Pernah Melarang Makan Daging Qurban 
Lebih dari Tiga Hari 


Hadits #1 


gé ge bgi SAS A ji ADA UEA a OP GEA pasa 
a ska A sedi Kal Sala JI dal GP ole o GARA 
gå J) ali ka SA SN G galai GA OS Gl alag aké 

ENG Eka al) Sk La JB Sie Gaai Sas AUG Ki 
ab ANG asila 3 JAS ba glag ANE A la Yasa Jl padi La 
di SARI Si SAS Olah USAI aé Gil Ds AL Gal AS 


Shahih Bukhari 5003: Telah menceritakan kepada 
kami Khallad bin Yahya berkata: telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari 'Abdurrahman bin 
Abis dari Bapaknyaia berkata: "Aku bertanya 
kepada Aisyah: 'Apakah Nabi shallallahu "alaihi wa 
sallam melarang untuk makan daging sembelihan hari 
raya Adlha lebih dari tiga hari? ' Aisyah menjawab: 
"Beliau tidak melakukan itu kecuali pada tahun 
paceklik (manusia kelaparan), sehingga beliau 
berharap orang kaya memberi makan kepada yang 
miskin. Dan sungguh, kami biasa makan lengan 
kambing setelah lima belas hari." Lalu dikatakan: 'Apa 
yang mendorong kalian melakukan itu? ' Aisyah 
tertawa, lalu ia berkata: 'Keluarga Muhammad 
shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah merasa 


kenyang karena makan roti atau 
gandum lebih dari tiga hari hingga beliau bertemu 
dengan Allah.' Ibnu Katsir berkata: telah 


mengabarkan kepada kami Sufyan berkata: telah 


137 


menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin 
Abis dengan hadits ini.' 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


KARI SA G3 KG gl WA TTO) alua miaa 
SA OB s uka gl be Š i JÓ da Hj aaa EK YÓ 
sT t GP SAN il GP aa GP SA o la ÒE iail 
Nya Wida Jia (ji iaaa G yah o Al ae Si aaa SA 
GS SG o al ae Se Éa ch aaa GP alim al oA Hi 
Bon) be tai alay ade 5) ia AN Dyan OS OB da 
Kana EË GA Gal asil Op Kilat aa a 
Ika Si Bilal USA pelit Gi FLA A y OSLA Ng 
AN Osa) óf aal SE Sih ol Ge ja a e ogah de 
Úu Gal an giras KB SA CAK JB Alka ALE Al (ola 


Shahih Muslim 3651: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin 
Al Mutsanna keduanya berkata: telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Fudlail, Abu 
Bakar berkata: dari Abu Sinan, dan Ibnu Al 
Mutsanna berkata: dari Dlirar bin 
Murrah dari Muharib dari Ibnu 

Buraidah dari ayahnya. (dalam jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Fudlail telah menceritakan 
kepada kami Dlirar bin Murrah Abu 
Sinan dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin 
Buraidah dari ayahnya dia berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku pernah 


138 


melarang kalian berziarah kubur, sekarang 
berziarahlah. Saya juga pernah melarang kalian 
makan daging gurban setelah tiga hari, sekarang 
simpanlah untuk keperluan kalian. Dan saya juga 
pernah melarang kalian meminum anggur kecuali jika 
dalam bejana minum, sekarang minumlah dalam 
semua bejana kalian, tetapi jangan sekali-kali kamu 
minum yang memabukkan." Dan telah menceritakan 
kepadaku Hajjaj bin Sya'ir telah menceritakan kepada 


kami Adl Dlahak bin 
Makhlad dari Sufyan dari 'Algamah bin 
Martsad dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Aku pernah melarang kalian..kemudian ia 
menyebutkan hadits Abu Sinan." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


GN Op iiag JUS Op SARA SKK : VEY. ajal Gia 
Jai gali Gal NA at aa DAA Ga Gp da 
Ge SAN aka be Sia aa be Go Uban Wina 
asal be pê Ck Alay ale Al Gta dil Ogah OS JG aa 
G LA AI Ola Y Sa cl JS gh Kadal LN GA Gala 
Ailey aa cil GP AA A O Los a ASI NG 
case gal Ob dal Ala ilg Gagal! o BALAS Anna Gay AS 
alal) Jal Sie NA Ce dalis haa GUA aas Fin Eas 
ja jêng alag a Fail Ali Ea 


Sunan Tirmidzi 1430: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Basysyar dan Mahmud bin 
Ghailan dan Al Hasan bin Ali Al Khallal dan masih 
banyak, mereka berkata: telah mengabarkan kepada 


139 


kami Abu Ashim An Nabil berkata: telah 
menceritakan kepada kami Sufyan Ats 
Tsauri dari Algamah bin Martsad dari Sulaiman bin 
Buraidah dari Bapaknya ia berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku 
pernah melarang kalian makan daging sembelihan leb 
ih dari tiga hari, agar orang-orang yang bergurban 
bisa memberikan kepada orang yang tidak bisa 
bergurban. Maka, 
sekarang makanlah daging tersebut, kalian bisa 
berikan kepada orang lain atau kalian simpan." Ia 
berkata: "Dalam bab ini ada hadits serupa dari Ibnu 
Mas'ud, 'Aisyah, Nubaisyah, Abu Sa'id, Qatadah bin An 
Nu'man, Anas dan Ummu Salamah." Abu Isa berkata: 
"Hadits Buraidah derajatnya hasan shahih, dan 
menjadi pedoman amal menurut para 
ulama dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu "alaihi 
wa sallam dan selain mereka." 


Takhrij hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadots ini shahih 


Hadits #4 


i a Wita ois Gi Sa ar ARA Saga E ois 
E be i U ma Se E d E A Ea Á 
E aigis BOSS KIG À É Bd asal sa) èé 
AA ag i Y Ngaya AA 
a AG A A Ge aiig NG Ngaya Y Bi 

a aal à go in | j3 NG 


Sunan Abu Daud 3212: Telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada 


140 


kami Mu'arrif bin  Washilah dari Muharib bin 
Ditsar dari Ibnu Buraidah dari Ayahnyaia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Aku larang kalian dari tiga hal dan aku perintahkan 
kalian tiga hal tersebut. Aku 
telah melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang 
lakukanlah karena di dalamnya terdapat peringatan. 
Aku telah melarang kalian dari meminum beberapa 
minuman kecuali jika minuman tersebut berada 
dalam geriba kulit. Minumlah dari segala bejana, 
tetapi jangan kalian minum sesuatu yang 
memabukkan. Dan aku 
telah melarang kalian dari memakan daging gurban 
setelah tiga hari, sekarang makan dan nikmatilah 
dalam perjalanan kalian!" 


Takhrij hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadots ini shahih 


Hadits #5 


Ab Jis oil be gd G3 SARA yA Yo Alai Yi 
JÓ OB dal GP SS Gp AI Ie GP Éa o mlah GE Oli 
Bs daa 6) be Sigi alag ae a ka i al Isa) 
xi Ke IH | Suaka Asi ANG EEE AN A pe AS 
iya YG UAS AGAN ea elu NI Ani Ge ASAS 

| Sama 
Sunan Nasa'i 2005: Telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Adam dari Ibnu Fudlail dari Abu 
Sinan dari Muharib bin Ditsar dari 'Abdullah bin 
Buraidah dari bapaknya dia berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku 
telah melarang kalian berziarah kubur, maka - 
sekarang- ziarahlah kubur, dan aku 
pernah melarang kalian -memakan- 


141 


daging gurban lebih dari tiga hari, maka simpanlah 
apa yang kalian kehendaki -dari daging- 
daging tersebut- dan aku 
pernah melarang kalian dari nabidz (minuman yang 
terbuat dari anggur) kecuali yang terdapat dalam 
tempat minum, maka minumlah yang ada dalam 
semua tempat minum dan janganlah kalian minum 
sesuatu yang memabukkan." 


Takhrij hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadots ini shahih 


142 


Bab 33 
Hewan Ourban Badanah (Unta atau Sapi) 
Dapat Dikendarai 


Hadits #1 


E aa UAN agi GA ie Wa ONG Sa g 


asit A 


A BESI I8 La Sola Nn ole dng e Bi ea 
SAN ab WR MG g LS) JB WS D an 
apó 


Shahih Bukhari 1576: Telah menceritakan kepada 
kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada 
kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam melihat seseorang 
sedang menggiring untanya, maka Beliau berkata: 
"Kendarailah unta itu". Orang itu menjawab: "Unta ini 
untuk qurban". Maka Beliau mengulangi perintahnya: 
"Kendarailah unta itu". Orang itu kembali menjawab: 
"Unta ini untuk qurban". Lalu Beliau berkata: 
"Kendarailah unta itu, celakalah kamu!" Kalimat ini 
Beliau ucapkan pada ucapan Beliau yang ketiga atau 
kedua. 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #2 


Ma ie iA JB a A i YAN aa ia 
a la AN Ogan Gi Al be ge be NN gale 
G A Dsn G J Gy Ola AS Gang MG sh Akang aie 
BI aa BR 3 AI Gd AN 3 ab WE) Omi Kan 


143 


bê Al Ge Gatal! GAM ae dh Soal UAN A 
KA gh ut dis MEA Ia EN 


Shahih Muslim 2342: Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Yahyaia berkata: saya telah 
membacakan kepada Malik dari Abu Zinad dari Al 
A'raj dari Abu Hurairah bahwasanya: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melihat seroang 
laki-laki yang sedang membawa Badanah (unta atau 
sapi), maka beliau bersabda: "Kendarailah." Laki-laki 
itu berkata: "Wahai Rasulullah, binatang ini 
adalah Badanah (Sapi/unta untuk dijadikan hewan 
gurban)." Beliau bersabda lagi: "Kendarailah." Pada 
kali yang kedua atau ke tiga beliau ucapkan: "Huss, 
kamu!" Dan Telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Al 
Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami dari Abu 
Zinad dari Al A'raj dengan isnad ini, ia berkata 
dengan redaksi: "Ketika ada seseorang yang 
menuntun hewan gurbannya.." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #3 


Wa GGS Sie Gi ail) Oh Sasa LES: NY EP alas mma 
Mana je Sonya pil SAS La ISA Jü Anik Gp allah Ge Dana 
OR Las Jú; Gi Sambal ES dtng ade Al ia a Os) 
WEI Abg alun Ade AI (la A Ogan Ad JG Bali 2555 i pt 

WAS SIG WI A gú A d yan GA JS 
Shahih Muslim 2343: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Rafi Telah menceritakan 
kepada kami Abdurrazag Telah menceritakan kepada 
kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih ia berkata: 


144 


inilah yang telah diceritakan kepada kami oleh Abu 
Hurairah dari Muhammad Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam. Lalu ia pun menyebutkan beberapa 
hadits, diantaranya adalah: Abu Hurairah berkata: 
Ketika ada seseorang yang 
menuntun Badanah (sapi/unta miliknya) yang telah 
dikalungkan sebagai tanda untuk hewan gurban, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda 
kepadanya: "Huss kamu, kendarai saja." Maka laki- 
laki itu pun berkata: "Ini adalah hewan gurban ya 
Rasulullah." Beliau bersabda: "Huss kamu, hendarai 
saja! Huss kamu, kendarai saja!" 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


Hadits #4 


Sa je iea UNS jina (ji Masa A : FN asal aia 

DA clo glag ae AN ka a) Osing Ol Ala ia Hp 

Jú KASI JB RSI JB AT WI IE WEI JB Ai (5 gin 
US 


Musnad Ahmad 12274: Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan 
kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik, 
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam 
melihat seseorang menuntun untanya. (Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa Sallam) bersabda, "Naikilah." 
Dia menjawab, "Ini hanyalah badanah (unta yang 
hendak disembelih)." (Rasulullah Shallallahu'alaihi 
wa Sallam) bersabda, "Naikilah." Dia berkata: 
"Apakah saya harus menaikinya." (Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa Sallam) bersabda, "Naikilah." 


Takhrij Hadits: Menurut Syu'aib Al Arnauth hadits ini 
sanadnya shahih sesuai syarat syaikhain 


145 


Hadits #5 


Ga Saja BIS Gp Kb iis GUA WES: AYTI Y aaj dia 
Gas gű Ha i igas saka Ge ini Ga Ja SESE 
AN O sag JÅ JÓ MG éh Gadi tan Mi A Jú igi 
Jú ig Gå JB RSI Kisi is JAH alay ale AN ka 

ANAN i SG WAS JB g WEI JB WI 


Musnad Ahmad 12312: Telah menceritakan kepada 


kami Hajjaj telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Qatadah dan Yazid bin 
Harun berkata: telah mengabarkan pada 


kami Syu'bah dari Qatadah dan Aswad yaitu 
Syadzadzah berkata: telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah berkata: telah memberitakan 
kepadaku Oatadah berkata: saya telah 
mendengar Anas Bin Malik berkata: Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wasallam bersabda pada seorang 
laki-laki yang menuntun untanya, "Naikilah". Dia 
menjawab, "Ini hanyalah (unta yang hendak 
disembelih) " (Rasulullah Shallallahu'alaihi 
wasallam) bersabda, "Naikilah". Dia berkata: "Ini 
hanyalah badanah" (Rasulullah Shallallahu'alaihi 
wasallam) bersabda, "Naikilah, sekalipun unta 
sembelihan" pada ketiga kalinya. 


Takhrij Hadits: Menurut Syu'aib Al Arnauth hadits ini 
sanadnya shahih sesuai syarat syaikhain 


146 


Bab 34 


Menyembelih Hewan Ourban yang Sakit di 
Perjalanan 


Hadits #1 


zo-% LG 


San ag ak A Yon G a Tana U 
BARANG Kya Ale SA SA Gih Cab GI JA A a 


Yy Si aki NG GARA A Gagal Ki Gas ei GGS Gaal 
disa) JAN bya AK 


Shahih Muslim 2349: Telah menceritakan 
kepadaku Abu Ghassan Al Misma'i Telah 
menceritakan kepada kami Abdul A'la Telah 
menceritakan kepada 
kami Sa'id dari Qatadah dari Sinan bin 
Salamah dari Ibnu Abbas bahwa Dzuaiba Abu 
Oabishah telah menceritakan keapdanya bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah 
mengirimkan hewan gurban kepadanya, lalu berliau 
bersabda: "Jika ada di antara hewan- 
hewan gurban itu sakit, yang kamu khawatirkan akan 
mati, sembelihlah. Kemudian redamkan terompahnya 
ke darahnya lalu sapukan ke badannya. Kamu atau 
siapa pun yang menyertaimu tidak boleh 
memakannya." 


Takhrij Hadits: Menurut ijma' ulama hadits ini Shahih 


147 


Hadits #2 


sasa Oi AG AA al óa 3 UAS: Ya "AV dala gol oia 
Me aa GA Gas E GE Asa es 
Ga oY Gala OK Akan Gb jae OS Gel AN Aa Ge 
Sih Lag gial GI Adi Daya CË Ol alang dil AI ola 
UK kikil Ca pal êh aas BA anla AH JS OSN Ha 
pa paman 


Sunan Ibnu Majah 3097: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Bakar bin Abu SyaibahdanAli bin 
Muhammad serta 'Amru bin Abdullah mereka 
berkata: telah menceritakan kepada 
kami Waki' dari Hisyam bin 
'Urwah dari Ayahnya dari Najiyah Al Khuza'i. 'Amru 
menyebutkan dalam haditsnya -salah 
seorang yang bertugas menjaga hewan gurban milik 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam- ia berkata: "Aku 
bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku 
perbuat jika sebagian hewan gurban terkena 
penyakit?" beliau menjawab: "Sembelihlah ia, 
rendamlah sepatunya ke dalam darahnya kemudian 
pukulkankan di sisi lehernya dan biarkanlah orang- 
orang memakannya." 


Takhrij hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani 
dan Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini shahih 


148 


Bab 35 
Beberapa Hadits Dhaif tentang Ourban 


Hadits #1 


alan Oh AE Oh Ala a si USS VENY gi ill in 
al e A l all aú d i Ae Lita [sal SS 
ka AN Dsn Gi iite be daa e 5552 ot alta DE A 
Al Gl Ga JAN a3 Jae ba Gal Jae La OS gag dala AI 
kN; a aiis Ui ia Aakil as Aa GA) eil GIA! Ha 
Ui tg Lola oa Ga ga Ol Ji Ea Al Gya Al KAN GG 
same ail JB BI a NI ak a Ge Ol is J 
Òa YI 835 rela diaa Da ARSY Gué Gus Cat Ia 
sed DA AA saga Sh Oh ON hal Sahg NA 
TA AN TEE AA AE 


Sunan Tirmidzi 1413: Telah menceritakan kepada 
kami Abu Amru Muslim bin Amru bin Muslim Al 
Hadzdza Al Madani berkata: telah menceritakan 
kepada kami Abdullah bin Nafi' Ash Sha'igh Abu 
Muhammad dari Abul  Mutsanna dari Hisyam bin 
Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah bahwa Rasulullah 
shallallahu "alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada 
amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari 
Nahr (Idul Adlha) yang lebih dicintai oleh Allah selain 
dari pada mengucurkan darah (hewan gurban). 
Karena sesungguhnya ia (hewan gurban) akan datang 
pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. 
Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada 
(ridha) Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke 
bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan 
bergurban." Ia berkata: "Dalam bab ini ada hadits 
serupa dari Imran bin Hushain dan Zaid bin Argam." 
Abu Isa berkata: "Hadits ini derajatnya hasan gharib, 

149 


kami tidak mengetahui hadits ini dari Hisyam bin 
Urwah selain dari jalur ini. Dan Abul Mutsanna 
namanya adalah Sulaiman bin Yazid. Dan Abu Fudaik 
telah meriwayatkan hadits darinya." Abu Isa berkata: 
"Telah diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam, Bahwasanya beliau pernah 
bersabda tentang gurban: "Pemiliknya akan 
mendapat satu kebaikan dari setiap bulunya." Dalam 
riwayat lain: "Dengan setiap tanduknya." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini dhaif. 


Hadits #2 


NENG) AI Oh GAN Sie WS : NY dala (pl (jin 
Pn aan dE d gl a ga Gi A e Eta 
ET SN dae ta OB gag ale A ea Gal Gi Le be aal 
ay ANG asala ba UK SE Al dl Gaal Sae YAA ag 
Jas e Al bya gii AA ója G aiig a kes gga all 
di Lea | dala yaY AE ai Ol Oi Uas 


Sunan Ibnu Majah 3117: Telah menceritakan kepada 
kami Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasygi telah 
menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi' telah 
menceritakan kepadaku Abu Al 
Mutsanna dari Hisyam bin 
'Urwah dari Ayahnya dari Aisyah, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada 
amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari (raya) 
gurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza Wa Jalla 
dari mengalirkan darah, sesungguhnya pada hari 
kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, 
kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya 
darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza Wa 


150 


Jalla sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa 
kalian dengannya." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini dhaif. 


Hadits #3 


WA S3 WA Gue Oh Sal MAA 3 NENG ej a 
Sa JB CAS gal GE gaib ade oi ela a ai 
du Aid Saga Ul cait cie San ali JM) UE Us 
Kata mai 5) gi Oa alag aie AI ka AN da Sita 
Da JEg sae pp a dé Unta KI Ob ali 
daa AN Ob Aa ae Ah ko GAN sasa 
USA al be ISA Ga) ig Cap OUR Eman BA 
Pe AN She Oh AA Oh MAA A Bj a 
II ear 


Sunan Tirmidzi 1419: Telah menceritakan kepada 
kami Yusuf bin Isa berkata: telah menceritakan 
kepada kami Waki' berkata: telah menceritakan 
kepada kami Utsman bin Wagid dari Kidam bin 
'Abdurrahman dari Abu Kibasyia berkata: Aku 
membawa kambing ke madinah yang berumur enam 
bulanan (untuk dijual), namun aku merugi (karena 
tidak ada yang beli), Aku lalu bertemu Abu 
Hurairah dan aku tanyakan hal itu kepadanya, ia pun 
menjawab: Aku pernah mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik 
hewan gurban adalah kambing jadza' (berumur enam 
bulan sampai setahun)." Abu Kibasy berkata: "Maka 
orang-orang pun berburu untuk membeli." Ia berkata: 


151 


"Dalam bab ini juga ada hadits dari Ibnu 'Abbas dan 
Ummu Bilal binti Hilal dari bapaknya dan Jabir dan 
'Ugbah bin 'Amir serta seorang laki-laki dari sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam." Abu Isa berkata: 
"Hadits Abu Hurairah ini derajatnya hasan gharib. 
hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah secara 
mauguf. Utsman Abu Isa Wagid adalah Ibnu 
Muhammd bin Ziyad bin Abdullah bin Umar bin Al 
Khaththab. Hadits ini menjadi pedoman amal oleh 
para ulama' dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam dan selain mereka, bahwa kambing 
yang berumur enam bulan hingga setahun boleh 
untuk digunakan sebagai hewan gurban." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini dhaif. 


Hadits #4 


kana Wika GAN sasa G3 Al Ane UAS VERY ngga Al jin 
GAS pad ne gl 395 pl Ot ps asal Ie Lal Ge Ala ih 
DE SA Hi FAK Ali gg Kata Gl iki MAA OS D a 
Gi JAS GAM OB dal GP AI LE Uh Alta be NAN oi aes 
AI la Ga SB Ún LL SY Ls keki Usai SAI 
EÉ Lea abali basi ial A a Gaa G OM alag Ala 
AN GUA) WII Y ga Sh GAS A kilil Jaa AAL, 
La yani GIS ASY ISS 3S 


Sunan Abu Daud 1493: Telah menceritakan kepada 
Kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili, telah 
menceritakan kepada Kami Muhammad bin 
Salamah dari Abu Abdurrahim. -Abu Daud berkata: 
Abu Abdurrahim adalah Khalid bin Abu Yazid, paman 
Muhammad bin Salamah-, darinya Hajjaj bin 
Muhammad dari Jahm bin Al Jarud, dari Salim bin 

152 


Abdullah dari ayahnya, ia berkata: Umar bin 
Khaththab bergurban dengan seekor unta yang kuat, 
ringan dan berlari cepat, tapi kemudian unta itu 
ditawar dengan harga tiga ratus dinar. kemudian ia 
mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan 
berkata: Wahai Rasulullah, aku bergurban dengan 
seekor unta, kemudian unta tersebut ditawar dengan 
harga tiga ratus dinar, apakah aku menjualnya dan 
membeli unta lain dengan harga yang sama? Beliau 
menjawab: "Tidak boleh! Sembelihlah unta tersebut!" 
Abu Daud berkata: hal tersebut dikarenakan Umar 
telah melukainya sebagai tanda. 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini dhaif. 


Hadits 5 


dé aga Gia KA oal Oh Gua Aa, AA A Baal al Ba 


Sunan Abu Daud 2408: Telah menceritakan kepada 
kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan 
kepada kami Syarik dari Abu Al  Hasna dari Al 
Hakam dari Hanasy, ia berkata: Aku 
melihat Ali bergurban dengan dua kambing. 
Kemudian aku katakan kepadanya: "Apa ini?" Lalu ia 
berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam telah berwasiat kepadaku agar 
bergurban untuknya, maka aku bergurban untuknya." 


Takhrij Hadits: Menurut M. Nashiruddin Al Albani dan 
Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadits ini dhaif. 
153 


